Baik dan Buruk 


INFRASTRUKTUR 








> Air Bersih 
p Sanitasi 
> Irigasi 
> Genset 
> Pasar 
> Gedung 


Volume B 


Pokja Pengendali PNPM Mandiri 





(d80) NVVAVHITIWId NYG IVNOISVA3dO N 


Baik dan Buruk 


INFRAST RUKTUR 


» 4-Air Bersih 
» 5-Sanitasi 
b 6-Irigasi 
» 7-Genset 
> -Pasar 
» 9-Gedung 


Volume B 








Baik & Buruk: Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 
Volume B 


Penulis: 
Ekart Hartmann dan Heinz Unger 


Editor: 
Octaviera Herawati, Vivianti Rambe, Richard Gnagey 


Foto: 
Ekart Hartmann 


Disain & Lay Out: 
Agus Wiyono 


Diterbitkan oleh: 

PNPM Support Facilities (PSF) 
Jalan Diponegoro No.72 

Jakarta 10310 

Telpon : (62-21) 3148175 (hunting) 
Fax : (62-21) 31903090 
Website : www.worldbank.org 


KATA PENGANTAR 


untuk menyediakan akses kepada masyarakat agar mereka dapat meningkatkan 

perekonomian dan kesejahteraan demi mencukupi kebutuhan mereka sehari- 
hari. Pembangunan prasarana tersebut tentunya tidak mudah dan murah, sehingga perlu 
mendapat perhatian khusus supaya prasarana tersebut mampu menjalankan fungsinya 
sebagaimana mestinya dan terlebih lagi untuk jangka waktu yang relatif lama. Selain 
perhitungan yang tepat dalam tahap perencanaan, pemilihan material dan pengawasan 
pekerjaan konstruksi, ada kegiatan yang tak kalah pentingnya untuk memperpanjang 
umur bangunan, yaitu dengan membentuk tim operasional dan pemeliharaan (O&P). 
Biasanya tim O&P ini dibentuk dan dipilih langsung oleh masyarakat. Anggotanyapun 
juga terdiri dari masyarakat setempat, sehingga dapat meningkatkan rasa kepemilikan 
terhadap prasarana tersebut. Namun demikian, dukungan dari masyarakat khususnya 
para pengguna prasarana langsung sangat diperlukan bagi tim O&P agar mereka mampu 
menjalankan tugasnya dengan baik. 


p embangunan prasarana merupakan salah satu kegiatan terpenting yang ditujukan 


Biasanya setelah tim O&P terpilih, mereka akan mendapatkan pelatihan singkat dari kon- 
sultan/fasilitator lapangan yang mana biasanya tidak semua materi pemeliharaan prasa- 
rana diberikan kepada tim O&P. Akibatnya hanya prasarana tertentu saja yang bisa dipeli- 
hara, sementara prasarana lain yang mungkin tidak dibangun melalui program yang sama 
terabaikan. Selain itu hampir semua anggota tim O&P tidak mempunyai latar belakang 
teknik, sehingga kemungkinan ada beberapa orang yang tidak bisa memahami terutama 
jika menyangkut perbaikan prasarana. 


Buku ini dibuat dengan tujuan untuk membantu para tim O&P memahami secara lebih 
jelas kegiatan pemeliharaan seperti apa yang seharusnya dilakukan terhadap prasarana- 
prasarana yang telah dibangun di wilayah mereka. Buku ini berisi gambar-gambar keg- 
iatan pemeliharaan yang sudah benar dan yang masih memerlukan perbaikan serta dise- 
diakan cara memperbaiki prasarana yang telah rusak agar tetap dapat berfungsi. 


Pada prinsipnya buku ini diperuntukkan bagi siapa saja yang berhubungan dengan ke- 
giatan operasional dan pemeliharaan prasarana, khususnya prasarana skala kecil. Buku 
ini dapat digunakan sebagai materi pelatihan maupun sebagai pegangan tim O&M untuk 
melaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana. 


Akhir kata, mudah-mudahan buku ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya agar prasarana 
yang telah dibangun dengan susah payah bisa berfungsi dengan baik sehingga berdam- 
pak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. 





Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


UCAPAN TERIMA KASIH 


Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 
banyak membantu dalam mempersiapkan buku ini, antara lain : 


= Penyediaan gambar dan foto : 


- Juliana Wilson- yang telah membantu mendapatkan akses foto-foto PPK melalui 
Bank Dunia website, Richard Gnagey, Mike Ponsonby (WSLIC-2), Gary Swisher 
(WASPOLA), Mark Hayton (MHPP-GTZ and Entec Inc.), Ilham Abla (WSIMP), Kumala 
Sari & Evi Hermirasari (P2KP), Norman Van Hoff (Bali International Consulting Group), 
Ekart Hartmann, Heinz Unger, Martin Donat (Bioengineering Technigues), Hans Teindl 
(Geotechnik), dan desainer grafis. 


- Staf proyek PPK / PNPM Mandiri Perdesaan beserta para Fasilitator Kabupaten dan 
Kecamatan. 


- Teman-teman National Management Consultant (NMC), 
- Teman-teman staf dan consultant WSLIC-1 & 2 
- Jakarta Green Monster (wetlands) 


- USDA Bioengineering Guidebook and Manual 


= Menyumbangkan saran, ide, masukan, dan komentar : 


Scott Guggenheim, Victor Bottini, Sentot Satria, Octaviera Herawati, Citra Lestari, 
Fazlania Zain, Vivianti Rambe, Richard Gnagey - secara khusus telah memberikan banyak 
ide terhadap buku-buku prasarana PPK/PNPM, Faray Muhamed, Mike Ponsonby, Nina 
Shatifan, Mark Hayton, Gerhard Fischer, Timotheus Chiaradia, Alfred Lambertus, Gary 
Swisher, Roger Montgomery, Peter Horne. 








DAFTAR ISI 


Volume B 
Karen ea arena 3 
Ucapan terima Kasi en ana 4 
Pa aa 7 
Ea aan tee an ana nata Aa a E ET 47 
an E E 69 
a NN a E ES 87 
E EE ENT 113 
a gn T TTT, 125 


Baik dan Buruk 
Operasional & Pemeliharaan (O&P) 


INFRASTRUKTUR 








X 





Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


b AIR BERSIH 


Sumber Air 





Saluran air masuk 
penuh dengan 
daun-daun 















Letakkan pagar 
i penyaring didepan 
saluran 






o 


Ci 
A 





Daun-daun dapat menyumbat aliran air ke dalam bak penampung 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


e Daun-daun jatuh kedalam sungai dan terbawa sampai ke saluran air masuk dan 
terbawa lagi ke bak penampung. 


e Saluran air masuk atau bahkan pipa penghubung akan tersumbat. 


e Sistem penyaluran air bersih tidak akan bekerja dengan baik. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik? 


e Letakkan semacam pagar saringan di depan/diatas saluran masuk untuk mencegar 
daun-daun atau berbagai kotoran yang masuk. 


e Penyaring di sebelah kanan seharusnya dipasang sekitar 50 cm dari saluran inlet (air 
masuk). Penyaring vertikal dan horizontal di atas inlet akan lebih baik. 


e PENTING: Daun-daun yang terkumpul harus dibersihkan secara berkala. 





X 





AIR BERSIH 4 


Sumber Air 





Bak air masuk harus selalu dijaga kebersihannya 


Mengapa lebih baik ? 


Kualitas air di daerah inlet (pengumpulan air) akan terganggu ketika ada rumpit atau 
tanaman lain dan kotoran-kotoran di dalam inlet. 


Bak inlet (pengumpul air) ini harus bersih sehingga data terlihat bagian dasarnya. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


Bersihkan bak inlet dari semua vegetasi, kotoran dan tanah secara berkala. 
Jika memungkinkan buatlah semacam penutup diatas bak (jika tidak terlalu besar). 
Pasanglah penyaring pada bak outlet yang mengarah ke pipa distribusi. 


Periksalah kebersihan secara berkala. 








Baik dan Buruk |Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


> AIR BERSIH 


Sumber Air 


s Daun-daun di 
dalam sumur 


Lu 


Pa 0 


Lg F 
opa ja Po 
Fa 





Sumur BUKAN tempat untuk membuat kompos 


Mengapa menjadi masalah ? 


e Vegetasi/tanaman yang busuk akan mempengaruhi kualitas air, khususnya rasa dan 
bau. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik? 


e Buanglah vegetasi dan material lain sesegera mungkin dari sekitar sumur. 


e Berilah pengertian kepada para pengguna, misalnya jagalah agar seluruh areal sumur 
selalu bersih. 








AIR BERSIH & 






Sumber Air 
. aa MA Psi ala j , PPR 5 oY WE rary g T w 2 sn E i P 
Ti P bi a a y ba 2 T n $ a IL i E) | i ai MI A 4 aP. | 1 p 4 A - apy k 
Tinggi air yang MEA Aliran air yang bersih TE 
' seharusnya G | menuju outlet Separuh diameterpipa | 
Er A = tersumbat pasir 
Gn T. Aa i O B P aa A A a iba 
| i. N ' TEE, | =i n H: he f ” i i; l P 4 | hk 1 , - ta Hi m P z r — 
isi T 1 3 ! f | 


Buatlah 'dinding 
pengendapan pasir' 
dengan diberi celah 


Pasir harus 
dibuang 
Bak keluar-masuk air (inlet/outlet) penuh dengan endapan pasir 


Mengapa menjadi masalah ? 


e Pasir akan menyumbat aliran air keluar dan akan mengikuti aliran air keluar, sehingga 
akibatnya dapat memperlambat laju aliran air. 


e Pasir di aliran air juga akan (lambat laun) menggerus pipa. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Jika terdapat pasir di dalam air asal, haruslah diambil secara berkala sepertipada saa 
dibangun. 


e Akanlebih baik, danjika terdapat banyak pasir,buatlah 'dinding pengendapan' diantara 
pipa air masuk dan air keluar untuk mengendapkan pasir-pasir sebelum air dikeluarkan 
dari bak. 


e Pasirakanmengendap pada dinding pertama, dan air yang sudah bersih akan mengalir 
ke balik dinding melalui celah dibagian atas dinding pengendap menuju ke daerah 
outlet. 





A 





Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


b AIR BERSIH 


Jalur Pipa 







Penutup pipa 
tersapu 





Pipa-pipa 
diplester 
dengan kuat 


Pipa-pipa ini terlihat akibat tanah yang tersapu atau sama sekali tidak ditimbun 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


e Pipa-pipa, khususnya PVC yang tidak ditutup akan mudah rusak atau pecah. 
e Pipa-pipa PVC akan mudah rusak dan pecah jika terpapar sinar matahari (sinar-UV). 


e Penutup/pelindung tanah akan mencegah kerusakan pipa dan menjaga agar air tetap 
dingin. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Galilah sebuah celah memanjang dibawah pipa dan benamkan pipa tersebut didalam 
celah itu. 


e Kedalaman jalur pipa sebaiknya tidak kurang dari 50 cm. 
e Alternative lain, tutuplah pipa dengan minimal 30 cm tanah. 
e Perbaiki kerusakan/kebocoran pipa dengan material yang seharusnya. 


e Pergunakan sambungan pipa untuk pembelokan pipa. 





X 





AIR BERSIH 4 


Jalur Pipa 








Gunakan 
pipa baja jika 
melintasi sungai 





Gantilah pipa yang 
melengkung dengan pipa 
sambung untuk belok 


T 


Genangan air 


Pi 


Tidak boleh membuang air 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


Air yang bocor akan mengurangi jatah konsumsi, dan jika dipompa akan membuang 
energi dan bahan bakar. 


Air yang menggenang akan mengundang nyamuk untuk berbiak. 


Tidak boleh membengkokkan pipa secara langsung (akan menegangkan pipa) tetapi 
gunakan fitting atau sambungan pipa bengkok untuk membuat bengkokkan. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


Gantilah pipa yang rusak dengan yang baru sesegera mungkin. 


Untuk yang melintasi sungai atau jalan, gunakan penutup pipa baja/besi untuk 
melindungi pipa dari kerusakan. 


Periksalah jalur pipa secara berkala terhadap kebocoran dan, jika ada harus segera 
diperbaiki. 





A 





Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


b AIR BERSIH 


Jalur Pipa 


Pipa PVC yang lurus 
dibengkokkan Pa 





Pipa-pipa ini terletak di jalur saluran irigasi — untuk kenyamanan 


Mengapa menjadi masalah ? 


e Pipa-pipa harus ditimbun dengan kedalaman minimal 50 cm. 


e Pipa-pipa terletak di daerah terbuka di saluran dan dapat dengan mudah rusak oleh 
longsoran atau banjir atau material lain. Juga terpapar sinar matahari (UV). 


e Jika pipa-pipa air bersih terletak di dalam selokan, akan mudah sekali terkontaminasi 
-> resiko kesehatan 


e Pipa-pipaPVCdibengkokkan secara paksa disepanjang saluran sehingga menyebabkan 
tegangan pada pipa. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Periksalah jalur pipa lebih sering jika terletak ditempat terbuka dan tidak terlindung. 


e Bersihkan saluran, luruskan pipa dan kuncilah pipa supaya tidak mudah berubah 
jalurnya. 


SOLUSI TERBAIK adalah : 
e Galilah tanah sepanjang pipa dan timbunlah pipa dengan tanah. 


e Gantilah bagian pipa yang bengkok, dengan fitting yang sesuai. 





X 





AIR BERSIH & 


Jalur Pipa 





Ba aa — 


Dua belokan È 
horizontal 







Pipa akan segera 
pecah disini 


2.0 — = 


Tekukan horizontal 








1. Gunakan fitting untuk membelokkan pipa dan tanamlah 
sedalam minimal socm dari permukaan tanah. 


2.Juga, tutuplan pipa dengan adukan beton untuk 
perlindungan. 







Tidak terlindung 
samasekali — tidak 
juga lurus 


Ini garis lurus 


Pipa harus benar-benar lurus dan dilindungi dengan dari pengaruh luar 





Mengapa menjadi masalah ? 


e Ketika benar-benar ter-buka, khususnya pipa PVC, resikonya akan besar. 


e Pejalan kaki, kendaraan dan binatang dapat mudah merusak pipa-pipa ini. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik? 


e Perbaiki kembali bagian-bagian pipa yang terekspos sesegera mungkin. 
e Tutuplah bagian yang terbuka dengan adukan beton. 


e Pada saat yang sama periksa pipa lebih sering untuk mengetahui adanya kerusakan. 





X 





Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


b AIR BERSIH 


Jalur Pipa 


Pembuang tekanan 
udara berkarat 
sehingga tidak bisa 
digunakan lagi 





Tanah, kotoran dan air 
ada di sekitar katup 


Pemeliharaan yang baik diperlukan untuk seluruh elemen pada sistem 


Mengapa menjadi masalah ? 


e Air yang menggenang becampur dengan kotoran dan tanah akan merusak peralatan. 


e Sistem tidak bisa beroperasi tanpa seluruh katup berada posisi yang dapat bekerja 
dengan baik. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Bangunlah lubang/kotak dari beton disekitar katup dan pasanglah penutup yang bisa 
dikunci. 


e Gantilah katup udara yang berkarat dengan yang baru. 





X 





AIR BERSIH & 


Tanki & Reservoar 


Pemasangan pipa air. Pk EA a EA Meat 
masuk melalui atap bak |982-. BIG Meta uda MANA EP Ah ai AI "| Pa 
D Me NN Me Pindahkan pipa ini 
Taha T n S | | dan tutup lubang atap 
W7, hi n r 4 T ; d . bak. 





Semua pipa PVC dibiarkan terbuka, tidak dilekatkan dan tidak ada penopang 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


Pipa tidak boleh bergerak > sambungan pipa akan mudah bocor dan air akan 
terbuang. 


Lubang di atas atap bak digunakan hanya untuk melakukan pemeriksaan, jika dibiarkan 
terbuka akan mudah tercemar. 


Dinding-dinding yang kotor dan pipa-pipa yang tidak melekat menunjukkan 
pemeliharaan yang kurang. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


Lekatkan pipa-pipa dengan klep dan pendukung yang sesuai pada dinding bak. 


Buatlah sebuah lubang pada atap bak ke dalam tangki, dan pasang pipa untuk 
memasukkan air. 


Bentuklah lubang itu dan segera di tambal. 


Bersihkan dinding tangki secara berkala dan diberi cat. 





X 





Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


b AIR BERSIH 


Tanki & Reservoar 







Tp 


z = 


Tidak ada kran 
Pipa air keluar IT, 
terlalu tinggi 









Kapasitas bak 
P 


hj | 









Cipratan air di an A 
lantai beton ir 






5 Ja 
NN ba a 
Tidak ada drainasi — air : au da 
keluar kemana-mana f 
- an BE b- - s g 5 


Tangki air dibangun kurang baik dan tidak terpelihara 


Mengapa menjadi masalah ? 


e Kran-kran air hilang pada lubang air keluar. 

e Kelebihan air yang keluar tercecer di lantai -- tidak ada saluran pembuangan. 
e Pipa-pipa air keluar ditempatkan lebih tinggi dari pada limpahannya. 

e Penutup sudah terpisah dan terbuka > resiko masuknya kotoran atau polusi. 


e Sampah-sampah disekitar tangki ‘air bersih’. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik? 


e Pasanglah kembali seluruh pipa air keluar lebih rendah (sekitar 60 cm diatas lantai). 
e Pasang kran-kran pada pipa-pipa air keluar. 


e Buatlan celah kecil di lantai beton untuk jalur air dan buatlah sebuah drainasi yang 
dekat dengan selokan untuk membuang air. 


e Tutuplah penutup tangki dan pasang kunci supaya aman serta pasang pipa ventilasi. 
e Buanglah SAMPAH pada tempatnya — RESIKO KESEHATAN! 





X 





AIR BERSIH & 


Tanki & Reservoar 


P 
i! 


l 
| 
| 


D an 
sa 
Pe 


Dinding tangki r: 
berlumut ' 


53 Ti a A a 
| ai aa Li 3 tan Li ii 





H F 1 
tu par Ni 


d 
e 


a 


Lumut pada sistem dinding tangki 'air bersih' 


Mengapa menjadi masalah ? 


Pipa pelimpah terlalu kecil untuk mengalirkan air. 


Air mengalir ke bawah dinding dan merusak plesteran dan tangki air. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


Buatlah pipa pelimpah dengan diameter lebih besar atau tambahkan pipa pelimpah 
kedua (pipa pelimpah seharusnya dua kali diameter pipa air masuk). 


Pastikan air yang melimpah mengalir ke saluran pembuangan/drainasi. 
Periksalah plester terhadap retak-retak » segera perbaiki retaknya. 


Bersihkan dinding dan cat supaya lebih bersih. 





A 





Baik dan Buruk |Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


b AIR BERSIH 


Tanki & Reservoar 


— / 


Pa 





Tangki dan reservoir untuk sistem 'air bersih' harus benar-benar bersih 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


e Tanki yang berlumut akan mempengaruhi kualitas air > RESIKO KESEHATAN 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Periksalah bagian dalam tangki secara rutin (melalui lubang utama yang ada di atap 
bak). 


e Bersihkan bagian bawah tangki DAN dindingnya secara rutin, dan jika diperlukan. 


e Gelontor/siram dengan air bersih dan pompa atau skop supaya bisa keluar. 





A 





AIR BERSIH 4 


Tanki & Reservoar 





Lantai sekitar tangki 


Retakan di lantai beton, mungkin disebabkan oleh penurunan tanah 


Mengapa menjadi masalah ? 


Retak-retak didalam lantai beton menandakan adanya penurunan tanah yang tidak 
biasa. 


Air dapat merembes melalui celah retakan tersebut dan meresap kedalam dasar slab, 
sehingga berpotensi menyebabkan penurunan lagi. 


Lantai beton yang retak pada akhirnya akan terbelah. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


Perlebar retakan (2 cm) agar bisa dihubungkan dengan adukan yang baru. 
Bersihkan batu dan debu. 
Tuangkan adukan semen (plester) kedalam retakan tersebut untuk ditambal. 


Setelah beberapa hari lantai sudah dapat dipakai kembali. 





A 





Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


b AIR BERSIH 


Tanki & Reservoar pa “ih 


FP Pipa tidak 


a 7 dilindungi 





Sambungan rumah tangga dan meteran air yang tidak terlindung 


Mengapa menjadi masalah ? 


e Meteran air mengukur konsumsi pemakai air, sehingga alat yang sangat berguna ini 
harus dilindungi. 


e Orang-orang atau anak kecil yang melewati atau bermain disekitar meteran ini akan 
berpotensi untuk merusak alat ini. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Galilah sebuah lubang dengan ukuran 60 x 40 cm, dan kedalaman sekitar 30-50 cm, 
disekitar meteran air. 


e Buat lubang akses dari beton (dinding saja) disekitar meteran dengan bagian tepi 
atasnya sekitar 10 cm diatas permukaan tanah. 


e Tutuplah lubang akses tersebut dengan penutup yang bisa dikunci (baja atau beton). 





X 





AIR BERSIH 4 


Hidran Umum 


tki “DI 
TP: 






Fi 
aur 


3 
Ma a 


sa i 





Dinding perlu dicat 


ra T 
rs 





— aiy S eti Hyt = La | 


aa 


Kondisi outlet ini menandakan kurangnya kegiatan pemeliharaan 


Mengapa menjadi masalah ? 


Banyak air yang mengalir terbuang melalui lubang yang selalu terbuka 
Tidak ada kran yang dipasang di jalur tengah > saluran pipa ini tidak bisa dipakai. 


Kran yang bisa berfungsi adalah dibagian sebelah kanan tetapi bocor sehingga juga 
membuang air juga. 


Pemanfaatan dan keuntungan pemakaian hydran ini menjadi berkurang. 


Permukaan seharusnya dibersihkan dan dinding harus di cat untuk alasan kebersihan. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik? 


Pasanglah kran pada pipa air keluar dan perbaiki pelekat pada kran yang ketiga. 


Bersihkan permukaan beton secara rutin dan cat ulang jika perlu. 





X 





Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


b AIR BERSIH 


Hidran Umum 


3 


`~ | Da 


aa 


ea dari 
ki bad 





beberapa variasi kran — tidak ada yang berfungsi dengan baik 


Mengapa menjadi masalah ? 


e Meskipun sudah diberi ‘kran’ namun air masih mengalir > air terbuang 


e Kran yang rusak/patah menghalangi masyarakat untuk mendapatkan air. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Gantilah pipa yang diberi sumbatan dengan kran baru sesegera mungkin. 
e Gantilah kran yang rusak 


e Berilah pengertian kepada masyarakat, dan khususnya anak-anak untuk lebih berhati-hati 
terhadap kran air ; tunjukkan kepada mereka bagaimana menggunakan kran air dengan 
benar. 


Catatan: 
Ketika mengganti kran, belilah jenis yang awet dan selalu dapat befungsi degan baik. 





A 





AIR BERSIH 4 


Hidran Umum 





Beberapa batu tidak : 
menopang dengan baik JW 


Pipa-pipa yang berdiri tegak tidak mencerminkan pembangunan sistem penyediaan air yang baik 


Mengapa menjadi masalah ? 


e Pipa dengan posisi tegak dan tidak dilindungi dapat pecah dengan mudah, khususnya 
untuk pemakaian yang sering dan untuk mendapatkan air yang banyak . 


e Jika tidak ada lantai beton disekitar pipa tegak ini, akan menyebabkan genangan air 
-> BERESIKO TERHADAP KESEHATAN 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Bangunlah kolom beton mengitari pipa tegak tersebut 


e Buatlah lantai beton dengan celah yang dihubungkan ke drainasi sehingga terhindar 
dari genangan air. 








Baik dan Buruk |Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


b AIR BERSIH 


Hidran Umum 








P 


Limpahan tidak 


dialirkan secra ! A aa zt T Saka Air & Sampah 
langsung ke drainasi Kek: 3 Nu 25 G1 JANGAN DICAMPUR 


m 


Air mengalir ke 
area pembuangan 


Keadaaan ini menandakan kegiatan pemeliharaan tidak ada 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


Air terbuang percuma karena kran tidak ada. 

Limpahan air dari bak dialirkan secara langsung ke lantai. 

Air buangan dialirkan ke sembarang tempat 

Percikan pada permukaan lantai harus dibersihkan rutin supaya tidak berlumut. 


Sampah seharusnya tidak dibuang di sekitar bak, harus dibuatkan tempat khusus. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


Pasanglah kran pada pipa. 
Perpanjang pipa limpahan ke salokan drainasi atau pembuangan. 


Bersihkan dan sikat permukaan lantai. Jika perlu bisa di cat supaya terlihat bersih > 
harus dilakukan secara rutin. 


Pindahkan sampah dan berilah pengertian kepada masyarakat agar membuang 
sampah pada tempatnya. 


A 





AIR BERSIH 4 


luran Pemakai 


Nama pemakai | | Nama Desa 
| Aa Ina aa dan dusun 


pembayaran 


Pencatatan iuran bulanan untuk para pengguna air 





Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Pembayaran untuk pengguna air sangatlah perlu untuk mengumpulkan biaya untuk 
(1) tim pemelihara, dan (2) membeli alat-alat pengganti, misalnya kran. 


e Pencatatan yang baik untuk para pengguna dan disimpan oleh tim pemelihara 
(kelompok pengelola masyarakat) > sangat dianjurkan. 


e Transparansi pembayaran sangat penting. 


e luran pengguna air harus adil dan dapat dipertanggungjawabkan dan harus terus 
menerus dibayarkan. 


Catatan: 


1. Dengan tarif yang adil, rumah tanga yang menggunakan air lebih banyak harus 
membayar lebih banyak sesuai banyaknya air yang digunakan. 


2. Jika air disalurkan ke masing-masing rumah tangga, lebih baik menggunakan meteran 
air. 








4 


b AIR BERSIH 


Baik dan Buruk |Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


Sumber Air 


| Daun dan buah dari pohon 
ini jatuh langsung ke bak 
air terbuka 


n S F f [a t , Fa t aii da E f A 

“| Pagar disekitar aa TIN L. 
mata air s Penyaring dan Weis f | 
| : reservoir 


k 





Sumber air ini dilindungi terhadap masukkan binatang dan orang-orang yang tidak berkepentingan 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Pagar disekitar sumber air menunjukkan secara jelas bagaimana air yang sangat 
bernilai ini dapat dilindungi. 

e Pintupagarselalu terkunci dan hanya orang-orang yang bertugas saja yang menyimpan 
kuncinya. 


e Stabilitas pagar harus diperiksa secara berkala. 


Catatan: 


Bak penampung air harus ditutup untuk mencegah jatuhnya daun dan buah dari pohon. 








4 


AIR BERSIH 4 


Sumber Air 





Lantai beton 


Peralatan yang memadai dan pemeliharaan yang cukup 


Mengapa ini contoh baik ? 


Pengambilan air dari sumur gali yang dalam merupakan pekerjaan yang sulit. -> adanya 
roda/katrol untuk ember akan memudahkan pengambilan. 


Air yang terbuang disalurkan ke saluran pembuangan. 


Kebersihan adalah unsur terpenting disekitar sumur “air bersih”. 





4 


b AIR BERSIH 





Baik dan Buruk |Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


Sumber Air 


Sambungan belokan harus 
rapat > tidak ada air yang 
terbuang 


| 


Bak penampung | | 
air hujan ii A 


Sambungan antara lisplank dan pipa harus benar-benar rapat dan tidak boleh bocor 





Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Tidak ada kotoran atau daun-daun disepanjang lisplank yang menghambat aliran air 
menuju pipa masuk. 


e Atap dan lisplank terjaga kebersihannya dari daun-daunan, debu dan material lain 
yang dapat mengotori air. 


Catatan: 


Bersihkan bak penampung air paling sedikit satu kali setahun — sebelum musim 
hujan. 





4 


AIR BERSIH 4 





Sumber Air 


Manan an 
Al taat eta 









3 bak penyaring 
untuk 
pengendapan 





Penutup 
melindungi air dari 
kotoran dan debu 


Pa A a a 


aa 


BA 


i Air mengalir ke 
| pipa pengeluaran 
| 3 


P 


Pasir dan pengendapan lain dari sungai akan mengendap di dalam bak-bak ini 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


Pasir harus diendapan dulu karena bisa merusak material pipa. 


Pasir juga dapat menyumbat pipa, mengurangi volume aliran air dan penyediaan air 
bersih. 


Membuang pasir dan material endapan lainnya di dalam bak secara rutin. 





4 


b AIR BERSIH 





Baik dan Buruk |Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


Jalur Pipa 


T rT 


7 TI an 
¿J Jalur terlihat baik (iie eaaa 
Lan Ma 


Be aa 


Ta Bersihkan jalur sebelum 
| meletakkan pipa 


= 


ai 


Jalur pipa 
— potongan 
melintang 





Galian tanah untuk persipan meletakkan pipa 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Buang seluruh vegetasi (tanaman) dan juga pohon-pohon disepanjang jalur pipa 
SEBELUM pemasangan dan peletakkan pipa dilakukan. 


e Jalur pipa harus mempunyai bentuk yang rapi selama proses penggalian, dan pipa 
harus benar-benar kuat dan siap ditimbun di dalam tanah. 





4 


AIR BERSIH 4 





Jalur Pipa 





Sebuah pendukung pipa yang menyeberangi sungai - sebagai alternative dengan biaya murah 


Mengapa merupakan contoh baik ? 


e Meskipun pipa baja, tetap harus didukung ketika pipa itu menyeberangi sungai selebar 
lebih dari 2 meter. 


e Pipa ini cukup didukung oleh batang pohon yang melintangi sungai. 


e Pipa harus diikatkan ke “balok” dan perkutannya harus diperiksa rutin, khususnya 
setelah banjir. 


Catatan: 


e Jalur menyeberang ini dapat dikembangkan dengan mengguankan 2 batang pohon 
dan meletakkan pipa diatas 2 batang pohon itu dan diikat kuat. 

e Orang-orang harus dicegah agar tidak menggunakan pipa yang melintang ini 
sebagai jembatan. 

-> Pasang penghalang atau gunakan kawat untuk mencegah orang menyeberang di 
atas pipa. 





4 


b AIR BERSIH 





Baik dan Buruk |Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


Jalur Pipa 


Kunci untuk 
mengoperasikan 
katup 


Lindungan beton 
untuk menutup 





Perlindungan yang baik terhadap katup udara yang ditanam pada jalur pipa 


Mengapa merupakan contoh baik ? 


e Katup dilindungi terhadap kerusakan dan juga maksud jahat orang yang tidak 
berkepentingan. 


e Harus menggunakan kunci jika ingin mengoperasikan katup. 


e Hanya operator yang bertugas saja yang boleh membawa kunci itu. 








4 


AIR BERSIH 4 


Tanki & Reservoar 








Ventilasi yang baik pada 
bak penampung 


Kebersihan disekitar 
bak air 


Tangk air yang terpelihara dengan baik 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Tangki/bak air di cat dengan rapi. 
e Keadaan sekitar tangki cukup bersih dan layak. 


e Tangki dibangun terpisah dari daerah public dengan dinding batu. 





4 


b AIR BERSIH 





Baik dan Buruk |Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


Tanki & Reservoar 


D s n | | i , j i | W 
Harus melewati : N paa a 
pagar, tidak ada pintu ai i Eei 
; BOETE - : Pagar disekeliling 
gv i reservoir 





Pagar mencegah masukkan binatang dan anak-anak 


Mengapa merupakan contoh baik ? 


e Daerah sekitar reservoir harus bersih dari kotoran. 


e Pagarrendah sebagai 'pintu masuk' mencegah binatang dan anak-anak kecil masuk ke 
dalam daerah sekitar tangki. 





4 


AIR BERSIH 4 





Tanki & Reservoar 









A E 25 "a 
nata va a a - a 


Jenis penutup beto | 
yang berbeda 





Lubang masuk ke tangki air seharusnya hanya boleh dibuka untuk keperluan inspeksi dan 
pemeliharaan 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Lubang masuk diatas tangki selalu harus ditutup (dan dikunci) untuk mencegah debu 
dan kotoran masuk kedalam tangki air. 


e Bukalah lubang hanya untuk inspeksi dan pembersihan. 


e Pastikan pegangan pada tutup selalu dalam kondisi yang baik > tutup dari beton 
sangat berat ! 


e Kuncilah penutup tersebut atau gunakan penutup 'beban berat'untuk mencegah 
penggunaan yang tidak semestinya. 





4 


b AIR BERSIH 





Baik dan Buruk |Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


Tanki & Reservoar 


Kotakan tanpa tutup tetapi putaran klep di 
ambil untuk alasan keamanan 





hn | | 
Meteran air dengan Meteran air dengan 3 
pelindung tutup A SPO 


Ada bermacam-macam cara untuk melindungi meteran air, klep dan pipa kontrol 


Mengapa merupakan contoh baik ? 


e Materan dan klep-klep air merupakan material yang mahal dan penting untuk 
pengoperasian penyediaan air bersih. 


e Alat-alat tersebut harus dilindungi > lubang dengan penutup yang bisa dikunci adalah 
cara yang tepat. 


e Kegiatan pemeliharaan yang baik harus memeriksa berfungsnya alat-alat secara 
berkala. 





4 


AIR BERSIH 4 





Hidran Umum 


a PN 







Ia a | Pena ni id; | N i t. Eal Pa = pi 1 4 | aan zi 
Tepi beton yang kuat pen | O e TA TN Ga ena 
| Tepi beton yang kuat T | Į | | f | - x z S - s3 3 Sei ene ; aa 






| A r A 
Ma mk Ande aa 
En: r) Sisa air dialirkan ke 
D drainasi 
| f- i od k “ag 


Secara keseluruhan, penyediaan air bersih ini benar-benar terpelihara dnegan baik 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


Kolom beton yang kuat dank ran berada pada kondisi yang baik 
Kran terlihat dapat berfungsi dengan baik 


Tidak ada air yang tergenang karena adanya dinding tepi lantai dan saluran 
pembuangan. 


Pagar melindungi banguan dari binatang dan anak-anak. 


Kebersihan disekitar daerah hidran. 





4 


b AIR BERSIH 





Baik dan Buruk |Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


Hidran Umum 


- Ca 





m- 
pa 
a mat 
PR 


Bermacam-macam bentuk kran air yang berfungsi dan terpelihara dengan baik 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Tidak masalah bentuk kran yang dipakai — periksa lekatan dan putarannya ? ini 
merupakan elemen yang penting pada kran yang mudah diperlihara. 





4 


AIR BERSIH 4 





Hidran Umum 





Tidak ada pintu, hanya | 
pagar rendah untuk Pagar disekeliling 
mencegah binatang masuk bidian 


Pagar melindungi hidran dari masukya binatang-binatang 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


Sebuah pagar akan mencegah binatang masuk ke hidran » mencegah terjadinya 
kontaminasi dan efek buruk lainnya. 


Sebuah pagar akan mencegah anak-anak kecil masuk ke hidran dan menimbulkan 
masalah. 


Anak-anak kecil tidak dapat bermain dengan kran dan merusaknya. 





4 


b AIR BERSIH 





Baik dan Buruk |Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


Hidran Umum 


31 Air mengering di 
A lubang resapan 


S P 
si pt o mi 
$ (Ea "| ip ip 
Ii r D 
4 i 


IN 





Ada beberapa cara untuk mengalirkan air sisa dan mengeringkan permukaan lantai 


Mengapa merupakan contoh baik ? 


e Hidran berada dekat dengan selokan dan saluran pembuangan/resapan 


e Akan lebih baik jika air yang terbuang tidak mengalir terlalu panjang menuju tempat 
pembuangan. 


Catatan: 


Air sisa (“air abu-abu')juga dapat dipergunakan secara produktif untuk mengalirkan 
kebun atau lahan — semacam daur ulang air. 





Penting Dilakukan untuk MONITORING 





Air Bersih 


SUMBER AIR 
e Bawa contoh air ke laboratoriun setiap 6 bulan sekali. 
e Periksa air terhadap kandungan bakteri (sejenis Coli) menggunakan strip H2S. 


e Periksa kesatuan fungsi dari daerah penampungan air. Jangan ada penghalang, demi 
kelancaran penyediaan air. 


e Lakukan program perlindungan dan pengelolaan daerah penampungan dan 
pengumpulan air (misal : mata air). 


e Periksa penyaringan air masuk serta jebakan pasir/sedimentasi. 


e Periksa pompa air, jika ada. Lakukan perbaikan dan perawatan rutin sesuai kebutuhan. 


JALUR PIPA 


e Periksa kondisi pipa sepanjang jalur pipa dan katup-nya, terhadap kebocoran- 
kebocoran yang mungkin ada. 


TANGKI & RESERVOAR 


e Periksa tangki air dan pipa-pipanya terhadap retak-retak, kebocoran dan luapan air. 


KRAN UMUM 


e Periksa kran umum, apakah: 
Oo semua kran berfungsi baik ? 
o kemungkinan bocor? 


o drainasi pembuangan air sudah benar ? 


e Periksa sambungan ke rumah tangga (jika ada), apakah : 
o semua kran berfungsi baik ? 
o ada kebocoran atau air yang terbuang percuma ? 
o drainasi pembungan air sudah betul ? 


o meteran air berfungsi dengan baik ? 








Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


Kegiatan Penting untuk O&P yang BAIK 





Air Bersih 


SUMBER AIR 


e Ambil contoh air, laukan pemeriksaan secara fisik (kasat mata) dan bawa contoh 
tersebut untuk diperiksa di laboratorium Depkes (lihat petunjuk di halaman berikut). 


e Jika ada masalah dengan kualitas air, carilah tahu penyebabnya dan ambil tindakan 
segera. 


e Berhenti melakukan kegiatan yang dapat menggangu ketersediaan cadangan air, 
misalnya penebangan pohon. 


e Perbaiki pagar pelindung dan struktur lainnya disekeliling mata air. 
e Bersihkan kawat penyaringan air masuk, pasir/sedimentasi paling tidak satu bulan sekali. 


e Lakukan pemeliharaan dan perbaikan pompa-pompa pada sistem air bersih (jika ada). 


JALUR PIPA 
e Perbaiki pipa-pipa yang bocor, lebih baik menggunakan pipa-pipa 'klem' (penyambung) 
e Tutup pipa -pipa yang terpapar tanpa pelindung. 


e Perbaiki atau ganti katup udara atau aliran air. 


TANGKI & RESERVOAR 
e Perbaiki kebocoran-kebocoran pipa yang tersambung dengan tangki air. 


e Perbaiki retak-retak di dalam tanki dan reservoir, plester kembali dengan adukan 
semen dan cat ulang. 


Air Bersih 


e Jika pasir dan sedimentasi sudah mengumpul di dalam tangki, kosongkan tangki dan 
bersihkan. Setelah itu berilah disinfektan (dengan klorin) dan gelontorkan airnya. 


KRAN UMUM 
e Perbaiki atau ganti kran-kran air yang rusak atau hilang. 
e Perbaiki kebocoran-kebocaran air di pipa. 


e Buatlah penyangga (dudukan beton) beserta lantainya, dan buatlah selokan yang 
menuju ke saluran pembuangan air atau sejenisnya. 


AIR BERSIH & 


ABC untuk Tes Air 


SEBELUM 
MENGGUNAKAN 
SUMBER AIR, AMBILAH 
CONTOH UNTUK DIUJI 

KELAYAKNNYA 


MINIMAL UNTUK UJI W 
KELAYAKAN AIR 












TES DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT/ FASILITATOR 







AIR HARUS 












DITES — 
PARAMETER CATATAN DEMI 
asin, asam, lain-lain KESEHATAN 









P 
WARNA keruh, dapat dilihat langsung 


Kandungan lumpur | visual test (atau <1.0 NTU dari 
lab) — pengganti tes TSS 


SUHU menggunakan termometer 
















Catatan: 






TES DILAKUKAN OLEH PETUGAS 


Jika kandungan lumpur | | 
LABORATORIUM (DEPKES) 


tinggi, harus disaring dengan 
saringan pasir 









PARAMETER CATATAN 

Nitrat mengindikasikan 
pencemaran lain seperti: H2S strip sebagai indikator) 
bakteri, pupuk, kotoran 


binatang ARSENIC «o.o1mh/L (hanya di beberapa 
| | daerah) 
aan VORLO NITRAT <10 mg/L in — berbahaya bagi 
dilakukan rutin, misal tiap 6 D 


bulan sekali 










Baik dan Buruk 
Operasional & Pemeliharaan (O&P) 


INFRASTRUKTUR 











X 





Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


b SANITASI 


MCK 


Toilet berlumut 











Bak air dan dinding 
sangat kotor 


Ke 
Pr a a 
= 


i pa Pr a et 
- sm ma ng 
A y j E A : . a 
Tai i Pey i P 
i j 


r 


Lantai terlihat tidak | 
pernah dibersihkan | 


Kondisi toilet secara keseluruhan sangat kotor, tidak pernah dipelihara -- tidak menarik untuk 
digunakan 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


e Tidak ada seorangpun yang suka menggunakan toilet yang kotor. 
e Tidak ada insentif untuk menjaga agar toilet tetap bersih. 


e Bakteri akan mengancam di lingkungan seperti ini > RESIKO KESEHATAN 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Sikat lumut-lumut pada dinding, bak dan lantai toilet menggunakan sikat baja. 
e Periksalah lantai beton, jika perlu perbaikan 
e Cat dinding-dinding dan lantai dengan cat anti air dalam warna-warna yang menarik. 


e Berilah pengertian kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan toilet dan 
meminta orang untuk selalu membersihkan toilet secara rutin. 





X 





SANITASI & 


MCK 








Dinding yang | 
berlumut 
Tidak ada kran 


TETAPI lantai keramik 
cukup bersih 


Keseluruhan ruang cuci ini harus dibersihkan 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


Air dibuang melalui pipa permanent yang tidak ada krannya. 


Dinding yang berlumut dapat mengundang bakteri dan daerah ini beresiko beresiko 
terhadap kesehatan. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


Pasang kran baru untuk menghemat air (gunakan jenis yang tidak mudah rusak). 
Sikat dan bersihkan dinding dengan sikat baja. 

Perbaiki plesteran jika diperlukan. 

Cat dinding-dinding dengan cat tahan air. 

Jagalah agar lantai keramik tetap bersih dan terlihat indah. 


Berilah pengertian tentang kebersihan dan penggunaan kran kepada masyarakat dan 
mintalah seseorang untuk membersihkan area ini rutin. 





X 





Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


b SANITASI 


MCK 





aa E j k T 1 
ia A 


Nana La = Ventilasiyang P 
Tangan baik untuk toilet Ip 








He ma iba San belia 
"u N m 


Dinding dan lantai 
perlu dibersihkan 








aa Pa, 
px a Aa si Selokan dekat dengan daerah 
a i nga mencuci itu sangat baik 





Kondisi lantai dan dinding menunjukkan pemeliharaan kurang baik 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


e Tempat untuk mencuci pakaian seharusnya selalu bersih. 


e Bakteri dapat berkembang biak di lingkungan yang berlumut > RESIKO KESEHATAN 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Bersihkan dinding dan lantai menggunakan sikat baja. 
e Periksalah plesteran jika ada retak-retak dan segera perbaiki. 
e Cat dinding dan lantai dengan cat anti air dan pilih warna yang menarik. 


e Berilah pengertian kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan dan atau 
menugaskan seseorang untuk membersihkan area secara rutin. 





X 





SANITASI & 


Septiktank 


a 
p i 


Ia 


Tidak ada lubang 
akses Na N 


PA A a 
a q 


E 





Pembuangan esa 
air kotor elokan yang 
tercemar 


Air kotor dari septiktank TIDAK BOLEH dibuang di selokan terbuka 


Mengapa ini menjadi masalah ? 
Air kotor dari septiktank hanya disaring sebagian dan masih berisi bakteri. » akan 
mempolusi air selokan. 
Bakteri di dalam air sangat beresiko pada kesehatan. 


Karena tidak ada lubang akses ke septiktank, kondisi di dalam septiktank tidak bisa 
diketahui dan diperiksa. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


Tambahkan penyaring bakteri dengan menggunakan tanaman atau alirkan air kotor 
tersebut ke lubang septiktank yang ada. 


Pasanglah lubang akses untuk pemeriksaan pada septiktank. 


Tutup semua selokan yang tercemar. 





X 





Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


b SANITASI 


Septiktank 


| Pipa ventilasi 
| terlalu pendek dan 
tidak dilindungi 


Tidak ada lubang akses 
untuk melakukan 
pemeriksaan dan kontrol 





Sebuah septiktank BUKAN tempat pembuangan sampah 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


e Lumpur/kotoran akan mengumpul di dasar septiktank dan harus diambil secara rutin. 
e Tidak ada akses untuk masuk ke dalam septiktank > tidak dapat diperiksa 


e Ketinggian lumpur/kotoran di dalam septiktank harus diperiksa secara berkala, paling 
sedikit satu kali setahun 


e Septiktank tidak dapat dibersihkan atau dipompa keluar jika diperlukan. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik? 


e Pertama-tama buanglah sampah diatas septiktank. 


e Buatlah lubang akses dibagian atas septiktank dan lengkapi dengan penutup yang bisa 
dikunci. 


Catatan: Ukuran lubang akses disesuaikan dengan ukuran pompa penyedot. 





A 





SANITASI & 


Septiktank 





Kolam ini berpotensi menimbulkan MASALAH KESEHATAN 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


Perlakuan atau pengolahan air kotor dari septitank tidak maksimal sehingga airtersebut 
masih mengandung banyak bakteri -> BERBAHAYA BAGI KESEHATAN PUBLIK 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


Bangunlah semacam penyaring melalui tanaman-tanaman (leachfield) atau lubang 
untuk membuang air kotor. 


Tambahkan air mengalir ke kolam untuk mengurangi pencemaran. 





X 





Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


b SANITASI 


Sampah 


Le 
Li 


"i F 





Pembuangan sampah ditepi kolam 


Mengapa ini merupakan masalah ? 


e Pembuangan sampah ini sangat dekat dengan kolam yang mana merukan sumber air 
bagi MCK terdekat. 


e Pembuangan sampah yang tidak terkontrol akan mencemarkan air kolam > RESIKO 
KESEHATAN 


Air dan sampah TIDAK BOLEH dicampur 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik? 


e Bersihkan area sekitar. 
e Buatlah tempat pembuangan sampah yang aman dan jauh dari sumber air. 


e Berilah pengertian kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. 








SANITASI & 


Sampah 


Bersihkan 
sampah ini 





Pembuanagn sampah yang tidak dikontrol akan menyebabkan aliran air di selokan tersumbat. 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


Sampah yang dibuang ke sisi dan dalam selokan lambat laun akan menyumbat aliran 
air. 


Jalan akan menjadi banjir. 


Sampah ini berasal dari tempat pembuangan sampah. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


Bersihkan selokan dan buanglah sampah ditempat yang benar. 


Berilah pengertian kepada masyarakat dimana seharusnya membuang sampah. 





X 





Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


b SANITASI 


Sampah 





Selokan, atau sungai BUKAN daerah pembuangan sampah 


Mengapa ini merupakan contoh buruk ? 


e Daerah pembuangan sampah yang tidak terkontrol akan menimbulkan pencemaran 
air yang serius pada air permukaan dan air tanah > RESIKO KESEHATAN BAGI 
MASYARAKAT 


e Sumber air yang tercemar tidak bisa digunakan kembali. 


Air dan sampah JANGAN dicampur 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Bersihkan area ini sesegera mungkin. 
e Buatlah tempat pembuangan sampah yang aman dan tertutup. 


e Berilah pengertian kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. 





X 





SANITASI & 


MCK 





Toilet yang bersih dan rapi dan peralatan yang lengkap 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Lantai keramik dan lubang WC cukup bersih 
e Setiap orang selalu suka dengan kamar mandi yang bersih dan menarik. 


e Kamar mandi yang bersih merupakan contoh bahwa pemeliharaan telah berjalan 
dengan baik. 








4 


b SANITASI 


Baik dan Buruk |Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


MCK 





Kran yang 

Tempat berfungsi 
penampungan — 
air 


Bak air yang dicat menandakan pemeliharaan yang baik, tetapi lantai sebaiknya juga harus di cat 
juga supaya terlihat rapi dan menarik. 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Bakairtelah di cat anti-air, sehingga terlihat bersih. 
e Kran air berfungsi dengan baik. 


e Secara umum terlihat bersih dan menarik. 





4 


SANITASI & 





MCK 





! T KE = P di d i | | TI i ! 


Pintu-pintu 
dicat rapi 





Dinding 
sedang di cat 


Pemeliharaan sedang dilakukan 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Pengecetan tidak selalu membutuhkan biaya mahal dan membuat tampilan menjadi 


seperti baru. 


e Masyarakat akan suka untuk menggunakan MCk ini dan cenderung untuk menjaganya 


supaya tetap bersih. 


e Penampilan yang rapi dan bersih membuat perbedaan yang besar. 





4 


b SANITASI 





Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


MCK 








Papan toilet 





Warna yang 
menarik : dinding, 
kolom dan pintu 


SI Lantai 
, yang bersih 
Oi 


= 


- A 
s Te 


Sangat menarik, karena cukup terpelihara 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Cat yang 'segar' akan membuat sebuah tempat menjadi lebih menarik dan tidak 
membutuhkan biaya yang mahal. 


e Jika sebuah tempat terlihat bersih, maka masyarakat (diharapkan) dapat menjaganya 
agar tetap bersih. 


e Penampilan ang rapi dan bersih akan membuat MCK lebih menarik dan dihargai. 





4 


SANITASI & 





Septiktank 


E 
=- DRA 


, Pipa ventilasi 





Tampilan septiktank dan perlengkapannya yang cukup baik 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


Septiktank ini memperlihatkan adanya pipa ventilasi dan lubang akses. 


Lubang akses ini sangat penting untuk memeriksa ketinggian isi septiktank dan 
memberikan akses untuk penyedotan. 


Lubang akses juga digunakan untuk melepas bekesting jika masih menempel di dalam 
septiktank. 





4 


b SANITASI 





Baik dan Buruk |Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


Septiktank 


Septiktank dengan 2 IM 
bak yang terpisah 
a. s 

F ni 


Fey 







E Lubang masuk 
' air kotor 


P Ma i 
Jalur keluar ban 
airkotor MAA A 
te y | Sa 


8 | 


Pipa keluar air kotor 
ke pembuangan 


Penyedotan tinja harus dilakukan ketika kotoran sudah mencapi lebih dari 1/2 kali tinggi bak pertama 





Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Kotoran (tinja) mengendap di dasar septiktank dan harus dipompa keluar dengan truk 
tinja secara rutin > bentuk ini merupakan rutinitas pemeliharaan. 


e Selang penyedot dimasukkan ke dalam septiktank melalui lubang akses » untuk 
pembersihan. 


e Air kotor yang terpisah sebaiknya disalurkan ke tempat pembuangan khusus atau 
'leachfield' 


e Septiktank dengan 2 bak secara umum akan dapat membersihkan air kotor tersebut 
lebih effektif. 








4 


SANITASI & 


Sampah 






Organik 


Plastik 


Pemisahan sampah di tingkat rumah tangga akan memungkinkan adanya proses daur ulang dan 


juga dapat menghemat sumber daya alam 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


Sampah, jika tidak dipisahkan akan menimbulkan maslaah lingkungan. 
Kumpulkan sampah di tempat yang terpisah D BASAH & KERING untuk daur ulang 


Latih dan tugaskan orang untuk bertanggungjawab terhadap pengumpulan dan 
pembuangan. 


> Sampah basah (organik) untuk kompos. 


> Kering waste (kertas, gelas & metal) untuk daur ulang. 








4 


b SANITASI 


Baik dan Buruk |Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


Sampah 





Ini adalah tempat yang cocok untuk membuang sampah 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Tempat yang nyaman dan bak yang bagus akan membuat masyarakat senang 
membuang sampah di tempat itu. 


e Berilah pengertian kepada masyarakat bagaimana dan dimana sampah mereka dapat 
dibuang. 
e Juga berilah pengertian tentang kerusakan lingkungan yang akan terjaid jika mereka 


membuang sampah sembarangan. 


e Jalan, tempat umum dan daerah alami (hutan, sungai, dll) BUKAN daerah pembungan 
sampah. 





4 


SANITASI & 





Sampah 





Pengumpulan sampah harus didukung oleh masyarakat 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


Mulailah pengumpulan sampah di rumah dan lingkungan anda. 
Lingkungan yang bersih dimulai dari rumah. 


Berilah pengertian masyarakat untuk mengumpulkan sampah di lingkungan rumah 
tangga mereka. 


Atur dan buatlah pelayanan pengumpulan sampah selalu tersedia bagi masyarakat. 





Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


Kegiatan Penting untuk O&P yang BAIK 





Sanitasi 


MCK 

e Bersihkan MCK dan beri disinfektan pada lantainya secara rutin. 

e Perbaiki alat penyediaan air, khususnya kran yang rusak atau hilang. 
e Perbaiki keramik lantai dan dinding , jika ada. 


e Bersihkan dan cat dinding-dinding setelah perbaikan dengan plester (adukan 
semen). 


e Bersihkan endapan dan kotoran yang menyumbat saluran pembuangan air. 


SEPTIK TANK 
e Perbaiki kebocoran di dalam septiktank. 
e Perbaiki kebocoran di pipa air masuk dan keluar. 


e Perbaiki lubang akses pada septiktank supaya dapat digunakan untuk pemeriksaan 
dan pembersihan. 


e Perbaikan pipa ventilasi pada bagian atas septiktank. 


e Bangun tempat pembuangan limbah kotor (leachfield) jika tempat pembuangan yang 
ada tersumbat atau mengganggu lingkungan. 


PENGELOLAAN KOTORAN/SAMPAH 
e Perbaiki dan/ ganti tempat sampah "umum" yang hilang/rusak. 


e Aturlah agar masyarakat menyediakan keranjang sampah masing-masing. 


Sanitasi 


e Atur dan lakukan pembersihan kotoran/sampah menyeluruh secara bersama-sama 
dengan masyarakat. Sebaiknya dilakukan 1-2 kali pertahun. 


e  Aturlah agar sampah tidak sampai menumpuk dalam jangka waktu yang lama. 





Penting Dilakukan untuk MONITORING 





Sanitasi 


MCK 

e Periksa MCK, apakah: 
Oo kebersihan keseluruhan fasilitas dan area disekitarnya. 
Oo penyediaan air bersih berfungsi sempurna. 


Oo drainasi pembuangan air kotor sudah menuju ke saluran pembuangan. 


SEPTIKTANK 

e Periksa septiktank, apakah : 
o ada tanda-tanda kebocoran. 
o melebihi kapasitas yang seharusnya (karena kepenuhan > mengapa? ) 
o ketinggian kotoran masih wajar > pemeriksaan melalui lubang akses. 


o penyaluran kotoran ke area pembuangan yang semestinya (misalnya : disalurkan 
ke lahan pembuangan yang ditanami tanaman khusus). 


e Periksa seluruh selokan pembuangan termasuk penutupnya, apakah : 
Oo kebersihan secara umum sudah terjaga (tidak ada pasir atau endapan). 
o tidak ada sumbatan dari sampah. 


o disalurkan ke pembuangan umum, lahan atau sungai ? 


SAMPAH 
e Periksa kebersihan secara umum -tidak ada sampah bertebaran. 
e Pastikan tempat sampah selalu tersedia di : 

o daerah publik / tempat umum 

o rumah-rumah penduduk 


e Periksa daerah tempat pembuangan sampah diperuntukkan bagi masyarakat. 





Baik dan Buruk 
Operasional & Pemeliharaan (O&P) 


MAN au | 





IRIGASI 





X 





Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


b IRIGASI 
Waduk & Bangunan 


Timbunan sampah W F 
disekitar bangunan aT 


aa P i Li 
i y ar San 


| 


Tidak ada pintu 
ke saluran 





Waduk yang dihambat dan saluran air masuk tanpa pintu kontrol 


Mengapa ini merupakan contoh buruk ? 


e Sangat tidak mungkin untuk mengoperasikan waduk dengan begitu banyak sampah 
disekitar waduk. 


e Sangat penting untuk mengontrol aliran ke dalam saluran. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Buanglah seluruh sampah dan vegetasi di sekitar waduk. 
e Periksalah sampah di sekitar bangunan lebih sering dan buanglah segera. 


e Pertimbangkan untuk memasang pitu air atau sejenisnya untuk mengontrol aliran air 
di dalam saluran drainasi. 





X 





IRIGASI & 


Waduk & Bangunan 





Tumpukan sampah 


g m 


Endapan dan sampah telah terjadi di bangunan ini 


Mengapa ini merupakan masalah ? 


Endapan mengurangi penyeberangan dan kapasitas aliran pada saluran. 
Sampah akan menyumbat saluran and mengganggu pintu pengoperasian air. 


Kualitas air akan terpengaruh dari sampah yang menumpuk di saluran. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


Pindahkan seluruh sampah, endapan dan kotoran lain dan buanglah pada tempatnya. 


Periksalah keseluruhan sistem termasuk sampah dan hasil-hasil endapannya. 





A 





Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


> IRIGASI 


Pintu Air 





magr 


| F 
Tak" 


D ah 


at 


iL P E Ma A i | | f 
' T T Sampah diatas 
aBa S mN pintu air 





Sampah atau kotoran menghalangi aliran di atas pintu air 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


Sampah akan mengurangi laju aliran air. 


Sampah juga akan menghalangi pengoperasian pintu air tersebut. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


Buanglah sampah secara rutin ke tempat yang jauh dari saluran air. 


Periksalah jika ada tumpukan sampah lebih sering. 


X 





IRIGASI < 


Pintu Air 


S 
P D 


Sampah menutup 
aliran 





Di aa 


Banyaknya sampah yang sudah menumpuk di saluran pembagi 


Mengapa ini merupakan masalah ? 


Sampah akan menghalangi penggunaan pintu pengontrol aliran dan dapat 
menyebabkan rembesan. 


Sampah akan menghalangi pengoperasian pintu-pintu air lainnya (dibagian hulu). 
Kapasitas aliran air menurun sejalan dengan banyaknya tumpukan sampah. 


Sampah dapat terbawa sampai ke saluran-saluran kecil dan menutup aliran air. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


Buanglah sampah secara rutin and ke tempat yang seharsunya. 


Periksalah secraa rutin seluruh saluran dan pintu air terhadap kotoran yang berpotensi 
menyumbat aliran. 


Selidikilah kemungkinan sumber dari adanya sampah di daerah aliran air. 





X 





Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


> IRIGASI 


Saluran 












Semak-semak 
menggantung di 
atas saluran 







Endapan menutup 
permukaan saluran 


Daun-daun dan 
endapan 


Aliran air dapat muda terbendung oleh adanya semak-semak, daun-daun dan sedimentasi 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


e Saluran irigasi harus tidak boleh tersumbat. 
e Para petani sangat tergantung pada ketersediaan air irigasi pada saat musim tanam. 


e Vegetasi atau semak yang tidak terkontrol akan memperlambat aliran air dan bahkan 
mungkin berakibat pada kualitas aliran air. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Bersihkan saluran dari segala macam vegetasi secara rutin. 
e Buanglah sedimentasi yang telah menumpuk. 


e Waktu yang terbaik untuk melakukan kegiatan pemeliharaan adalah sebelum musim 
tanam dan setelah panen. 





X 





IRIGASI < 


Saluran 








Batang pohon | Sa 
: . Bagian asli tepi 
menghambat aliran air 
saluran 


Tanggul tanah 
sudah hilang 


Tanggul sudah 
tergerus 


Kerusakan tanggul tanah dan terganggunya aliran air menunjukkan rendahnya tingkat 


pemeliharaan 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


Halangan dapat merubah aliran air 
Aliran air yang berubah juga dapat mengerosi tanggul di sepanjang saluran. 
Bagian yang rusak pada tanggul saluran belum juga diperbaiki. 


Penghalang, jika tidak dipindakan, akan mungkin menghambat aliran. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


Pindahkan batang pohon dan benda-benda lain di saluran air. 


Perbaiki bagian tanggul yang rusak, dan lindungi tanggul dnegan menggunakan 
bambu-bambu. 


Periksalah secara rutin seluruh saluran terhadap material yang berpotensimenghambat 
aliran. 





X 





Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


> IRIGASI 


Saluran 






Longsoran awal yang 
menghalangi sebagian 
aliran air 






Li 
Pi 


: Garis air 





Penyumbatan akibat longsoran tanah tidak dibersihkan dan longsoran lain mulai terjadi 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


e Material longsoran tanah di dalam saluran air akan mengurangi kapasitas aliran air 
pada saluran tersebut. 


e Pemeliharaan belum membersihkan bagian longsoran yang mengganggu aliran. 


e Longsoran yang lain sedang terjadi di bagian tanggul tanah yang tidak stabil dan tidak 
terlindungi. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Pindahkan semua penghambat akibat longsor atau yang lainnya — periksalah lebih 
sering selama musim hujan. 


e Tempatkan batu besar pada bagian kaki tanggul untuk mengurangi erosi aliran air, 
khusunya dibagian luar lengkungan saluran. 


e Jika tanggul tidak bisa distabilkan, cara yang mudah adalah dengan membangun 
dinding beton di sebelah kanan saluran/tanggul. 





X 





IRIGASI & 


Saluran 





An z 
TE Sep Kn TN 
3 = M ha 
. 


BKN | s ecah 
P i i iig s P 


mi hh z = 
T na Ra | aa 
ia 


an 


Dinding saluran yang pecah 


Mengapa menjadi masalah ? 


e Banyak air yang akan hilang melalui retakan itu dan air akan terbuang percuma. 
e Para petani akan kekurangan air dan mungkin akan terjadi gagal panen. 


e Endapan dapat masuk melalui saluran dan mengurangi aliran air. Sediment can enter 
the channel and decrease its capacity 


Catatan: 


sangat penting mengetahui alasan penyebab keretakan dinding itu, misalnya apakah 


akibat penurunan tanah, tekanan tanah, rendahnya kualitas bangunan, adanya gempa 
bumi, dll. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik? 


e Tingkatkan kekuatan fondasi jika perlu. 


e Bersihkan retakan dari kotoran dan debu, kemudian isilah dengan adukan beton dan 
akhiri dengan plesteran (catatan : perbaikan harus dilakukan pada musim panas ketika 
saluran tidak dipakai ) 








Baik dan Buruk |Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


> IRIGASI 


Waduk & Bangunan 





Waduk yang terpelihara dengan baik 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Tidak ada sampah dan kotoran lainnya. 
e Pintu air terlihat pada kondisi yang bagus. 


e Tidak ada reta-retak pada dinding. 





4 


IRIGASI & 





Waduk & Bangunan 


Mala A 


AE 
E 
a ai PrE | Gal | 


P 
Ca 


1 
TG 


PA 


"an 


RE. N Bebas dari 
Ja vegetasi 





Struktur yang bersih dan rapi 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


Struktur bangunan dan saluran cukup bersih dan bebas dari kotoran. 
Pintu-pintu baja terlihat cukup rapi karena di cat — lihat pegangan di atas pintu air. 
Vegetasi terkontrol dengan baik. 


Keseluruhan banguan menunjukkan adanya pemeliharaan. 





4 


> IRIGASI 





Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


Waduk & Bangunan 





Struktur terjunan bebas yang terpelihara dengan baik 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Tidak ada sampah atau kotoran lain di dalam saluran. 


e Dinding dalam kondisi yang baik. 


e Di daerah aliran bagian atas, tanggul tanah dilindungi dengan bambu supaya tidak 
mudah tererosi. 





4 


IRIGASI < 





Pintu Air 





Bagian-bagian yang bergerak dan berputar dari bagian pintu air harus dilumuri dengan pelicin (oli) 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 
e Semua bagian yang berputar dan bergerak pada pintu harus selalu dilumuri oleh 
pelicin. 


e Pelicin berfungsi untuk mencegah karat dan memudahkan pengoperasian --» pintu 
tidak mudah macet. 





4 


> IRIGASI 





Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


Pintu Air 








k 
B 


-F k 


i 


h 


Pintu yang terpelihara dengan baik 


Mengapa in merupakan contoh baik ? 


e Pintu harus bebas dari sampah dan kotoran lain dan dapat berfungsi dnegan baik. 


e Pintu disebelah kanan dapat dikunci > tidak ada orang lain yang bisa mengoperasikan 
pintu tanpa ijin. 


e Pintu disebelah kiri di cat anti-karat. 


e Pintu-pintu menunjukkan standard pemeliharaan yang baik. 





4 


IRIGASI & 





Saluran 





Saluran terpelihara dengan baik TETAPI rambatan tumbuhan seharusnya di periksa berkala 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


Saluran ini bebas dari penghambat aliran. 
Tanggul juga berada pada kondisi yang baik. 


Saluran ini menunjukkan standard pemelihraan yang baik. 





4 


> IRIGASI 





Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


Saluran 


Bebas sampah 





Saluran bersih 





Dua contoh baik dari kegiatan pemeliharaan saluran irigasi. 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Saluran ini bebas dari material yang menghalangi aliran, misalnya sampah atau 
vegetasi lain. 


e Air dapat mengalir lancar tanpa ada hambatan. 


e Saluran ini memperlihatkan pemeliharaan sudah berjalan dengan baik. 








Penting Dilakukan untuk MONITORING 


Irigasi 


WADUK & STRUKTUR 


e Periksa bendungan, daerah terjunan atau struktur penahan lainnya, terhadap : 


O 


O 


O 


O 


setak dan masalah lainnya. 
sembesan atau kebocora. 
sampah, khususnya jika menyumbat aliran terjunan. 


gerusan dan hanyutan di bagian hilir. 


PINTU AIR 


e Periksa pintu air saluran masuk dan penyaringnya. 


e Periksa pintu air, apakah berfungsi dengana baik dan selalu terkunci. 


SALURAN 


e Periksa seluruh saluran terhadap : 


O 


O 


O 


Kerusakan erosi 

Hanyutan dan longsoran tanggul 
Retak dan pecah 

Sampah dan penyumbatan 


Endapan pada saluran 








Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 





Kegiatan Penting untuk O&P yang BAIK 


Irigasi 


WADUK & STRUKTUR 


e Perbaiki retak-retak di dalam bendungan, daerah sekitar terjunan, atau bagian-bagian 
struktur lainnya. 


e Perbaiki kebocoran atau rembesan pada struktur. 
e Bersihkan dan angkat kotoran/sampah dari daerah terjunan. 


e Perbaiki dasaran aliran sungai jika tergerus — letakkan batu-batu agak besar 
disekitarnya. 


SALURAN AIR MASUK & PINTU AIR 


e Bersihkan saringan kawat untuk menyaring sampah dan penahan pasir (jika ada), 
secara berkala. 


e Lumuri pintu-pintu air dengan pelicin atau oli, dan perbaiki jika pintu ada yang rusak 
atau hilang. 


SALURAN 

e Bersihkan seluruh sampah dan endapan. 

e Pindahkan material yang menyumbat aliran. 

e Perbaiki tanggul-tanggul disepanjang saluran yang tererosi atau terkikis. 
e Bangun tanggul-tanggul saluran jika diperlukan. 


e Perbaiki saluran-saluran yang terbuat dari beton atau susunan batu. 


Baik dan Buruk 
Operasional & Pemeliharaan (O&P) 


INFRASTRUKTUR 








X 





Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


b LISTRIK 


Generator 


Pipa pembuangan terletak 
di dalam ruangan 










Pipa pembuangan 
terdapat di dalam ruangan 
— menimbulkan polusi 


Pipa/corong pembuangan mesin diesel mempengaruhi lingkungan pengoperasian 


Mengapa ini menjadi masalah ? 
e Polusi udara berpotensi menimbulkan resiko kesehatan untuk operator dan orang- 
orang disekitarnya. 
Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 
e Perpanjang pipa sampai mencapai dinding luar ruangan. 


Catatan: 


1. Pastikan pipa pembuangan udara tidak menyebabkan polusi di lingkunan sekitar. 


2. Pastikan juga tingkat kebisingan mesin diesel tidak terlalu mengganggu. 





X 





LISTRIK & 


Generator 








Jemuran pakaian 
dihubungkan ke panel listrik 





Banyal alat yang berada di Pemutus sirkuit dengan 
luar panel sebuah paku 


Pemasangan dan perletakan alat-alat listrik membutuhkan pengetahuan khusus 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


e Kabel dan peralatan lain di luar kotak panel sangat berbahaya. 
e Tidak ada yang bisa ditempelkan pada panel listrik. 
e Kabel harus bersih dan sederhana. 


e Listrik sangat berbahaya jika tidak dipasang dengan benar meskipun tidak selalu 
demikian. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Pasanglah peralatan dan kabel secara benar ke dalam kabinet, tutup dan kuncilah 
sepanjang waktu. 


e Panggilah ahli listrik jika perlu. 
e Latih dan tugaskan seseorang untuk menjaga sistem listrik. 


e Berilah pengertian kepada masyarakat tentang bahayanya menyatuak listrik dengan 
kawat. 





X 





Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


b LISTRIK 


Mini Hidro 










pa 


r mh m E j. n aa 
Pintu air berjaring tertutup AI PTT Tali 
aa en | Pintu air masuk 
oleh sampah GP am 
i | B- Ti T a 
















Saluran masuk ke turbin 





Turbin selalu membutuhkan air yang bersih agar bisa beroperasi dengan baik 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


e Air yang digunakan untuk pembangkit listrik, harus bersih dan bebas dari kotoran. 
e« Sampah, batuan dan pasir akan merusak dan menghancurkan turbain. 


e Perbaikan atau penggantian turbin akan membutuhka biaya yang besar. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Jagalah agar penyaring kawat itu bersih dan bebas sampah. 


e Periksalah penyaring dan pintu air secara berkala atau lebih sering, tergantung dari 
banyaknya sampah. 





X 





LISTRIK & 


Mini Hidro 







Penggerak generator 
tanpa penutup 


Kerja dekat dengan 
sabuk pemutar! 


Sabul dari turbin ke generator bergerak dengan kecepatan tinggi dan ini sangat berbahaya 


Mengapa ini merupakan masalah ? 


Sabuk yang sedang berputar sangat berbahaya bagi siapapun yang sedang bekerja 
disekitar sabuk itu — kecelakaan dapat terjadi sewaktu-waktu. 


Peringatan keselamatan, termasuk kerangkeng pelindung, harus ditempatkan ketika 
sabuk itu bekerja. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


Periksalah seluruh peraturan keselamatan dan prosedur sebelum bekerja disekitar turbin. 


Bukalah kerangkeng pelindung hanya jika mesin terbin tidak bekerja dan tutuplah 
kembali jika mesin akan dinyalakan kembali. 








Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


b LISTRIK 


Mini Hidro 


Kawat-kawat listrik dan 
peralatannya dibiarkan 
terbuka 





Penutup harus bisa dibuka hanya untuk keperluan pemeliharaan 


Mengapa ini merupakan sebuah masalah ? 


e Kawat listrik dan peralatan yang dibiarkan terbuka sangat berbahaya bagi operator. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Tutuplah kerangkeng sebelum mesin turbin dioperasikan. 


e Periksalah seluruh peraturan dan prosedur keselamatan. 








X 





LISTRIK & 


Sistem Distribusi 


AN. 
Sekring 


dihubungkan hanya 
dengan kawat 


Ini bukan koneksi 
yang baik 


Contoh-contoh pemasangan kawat yang tidak semestinya dan sangat berbahaya. 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


Sekring jangan pernah disambung (bypass) dengan kawat > RESIKO KEBAKARAN 
ATAU KERUSAKAN SERIUS PADA ALAT 


Sambungan yang salah dan tidak semestinya sangat berbahaya dan dapat menyebabkan 
konsleting. 


Kesalahan pemasangan kawat juga memicu resiko kebakaran. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


Gunakan sekring yang seharusnya untuk mengganti sekring yang rusak atau hilang. 


Latihlah orang yang ditugaskan untuk menjaga peralatan listrik dan periksalah secara 
berkala. 


Berilah pengertian kepada masyarakat tentang bahayanya pemasangan listrik yang 
asal-asalan. 


Dapatkan buku panduan instalasi listrik atau saran dari ahli listrik. 


Pasanglah seluruh kawat sesuai dengan ketentuan standard pemasangan listrik. 





X 





Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


b LISTRIK 


Sistem Distribusi 





Penutup hilang 





Beberapa binatang suka 
menggigiti kabel 


Beberapa contoh kabel atau kawat listrik yang tidak aman 





Mengapa ini menjadi masalah ? 


e Kotak sambungan listrik dibiarkan terbuka 5 RESIKO TERSETRUM 
e Kawat atau kabel tidak terlindung dan terpasang dengan baik. 


e Kabel atau kawat yang terbuka, sangat erbahaya bagi orang lain dan anak-anak. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Gantilah kawat dan sambungan yang rusak dan salah pasang. 
e Gunakan penutup untuk kotak sambungan listrik . 


e Berilah pengertian kepada masyarakat tentang segala akibat yang bisa disebabkan 
oleh aliran listrik. 





A 





LISTRIK 4 


Sistem Distribusi 


Kabel ada di 
dalam pipa 





Kawat tidak seharusnya membawa beban bola lampu 


Mengapa menjadi masalah ? 


Beban perlengkapan bola lampu yang terus menerus dapat menyebabkan sambungan 
terputus. 


Kawat yang dibiarkan terbuka bisa berbahaya ketika menggati bola lampu. 


Outlet listrik, kawat dan peralatan listrik lainnya yang tidak digunakan dapat 
membingungkan dan harus dibongkar. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


Lekatkan bola lampu dan wadahnya ke plafon atau dinding. 
Latih dan tugaskan seseorang untuk mengawasi sistem dan peralatan sistem. 


Peringatkan masyarakat tentang resiko dan bahayanya listrik yang menyala. 





X 





Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


b LISTRIK 


Sistem Distribusi 


Tiang listrik bisa 
jatuh 





Li Fi K = a z A Pa 


SN ne E, pi Jangan melilitkan 
i T Mis kabelditiang 





Kantong 
plastick 
sebagai 
pelindung! 








Kabel dan tiang listrik yang tidak ditempatkan dengan benar 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


e Kemiringan tiang listrik dapat membahayakan orang dibawahnya dan juga mengham- 
bat pasokan listrik. 


e Tiang listrik harus benar-benar tegak — tiang yang miring akan menarik kabel. 


e Kesalahan pelidungan dapat menyebabkan arus listrik terputus dan melukai orang 
disekitarnya. 


e Kabel-kabel yang tidak terpasang dengan banar dapat menyebabkan konslet dan 
terganggunya pasokan listrik. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Pasanglah tiang listrik tegak dan benar-benar tertanam kuat di dalam tanah — dengan beton. 
e Gunakan pelindung yang semestinya untuk mengikat kabel-kabel pada tiang listrik. 


e Gunakan klem untuk menempelkan kabel ke tiang. 





4 


LISTRIK & 





Organisasi 


Catatan pembayaran 


Kartu pemakai 





Pencatatan yang baik dan transparan sangat penting dibuat 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


Setiap pembayaran dicatat oleh petugas dan pemakai , termasuk jumlah dan tanggal 
pembayarannya. 


Setiap pengguna mempunyai sebuah kartu yang digunakan untuk mencatat 
pembayaran tiap bulan. 


Laporan keuangan hasil dari iuran listrik dibuat terpisah pada buku. Pengumpulan 
iuran disimpan di bank. 


Sistem pembayaran dan pencatatan ini dapat juga digunakan untuk kegiatan 
penyediaan air bersih. 








Baik dan Buruk |Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


b LISTRIK 


Organisasi 


Kuitansi pembayaran 


Pembayaran pelanggan 
dicatat 





Operasi dan pemeliharaan tidak bebas biaya 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Uang yang dikumpulkan diperlukan untuk : 


O 


O 


O 


O 


O 


Pekerjaan pelayanan rutin, seperti bahan bakar dan oli 
Perbaikan peralatan 

Membeli suku cadang 

Mambayar gaji operator, asisten dan tenaga kerja, dan 


Akhirnya untuk mengganti komponen-komponen utama 


e Kumpulkan iuran pengguna dari awal supay amempunyai kecukupan dana jika 
sewaktu-sewaktu diperlukan. 


e Bumdes, koperasi atau lembaga atau sejenisnya bisa juga menjalankan sistem 
pengelolaan ini. 








4 


LISTRIK & 


Organisasi 


at lot 
Lean na 
TE gij 


l oo 

= 
carm = 
a 





Contoh pencatatan 
pembayaran iuran 


Tranparansi sangat penting untuk pengelolaan kegiatan masyarakat 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


Setiap pembayaran dicatat di dalam buku dan diperlihatkan ke semua pengguna 


berapa masing-masing orang membayar dan untuk apa saja uang tersebut akan 
digunakan. 


Sistem ini dapat juga diguankan untuk kegiatan penyediaan air bersih. 





4 


b LISTRIK 





Baik dan Buruk |Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


Generator 






Pipa pembuangan harus | | 
diteruskan sampai 
keluar ruangan 





Rumah genset sedang 
dibuat 


Lubang untuk terusan 
pipa sudah dibuat 


Cerobong atau pipa pembuangan udara akan diteruskan keluar rumah genset 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Pipa pembuangan udara dari mesin diesel akan dibuang ke luar. 





4 


LISTRIK & 





Generator 





Pasokan listrik di dinding 
sedang diplester 
Kotak panel pengatur aliran listrik sudah cukup baik 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


Pengaturan kawat dan perlengkapan listrik tertata rapi dan bersih di dalam kotak. 


Kapan saja jika memungkinkan, jalur kabel harus dilekatkan kedalam tembok dan 
ditutup dengan plesteran. 


Akan lebih baik jika ada tanda peringatan. 








4 


b LISTRIK 


Baik dan Buruk |Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


Generator 





Tanda-tanda peringatan, pesan keamanan dan petunjuk pengoperasian 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Jika instruksi dan petunjuk pemasangan/pengoperasian tersedia, operator yang 
bertugas akan mengetahui bagaimana cara mengoperasikan, merawat dan 
memperbaiki peralatan itu. 


e Operator dan asistennya akan tahu dan menjalankan instruksi keamanan. 








4 


LISTRIK & 


Generator 


La 


Panel solar 





Panel solar mengumpulkan energi dari matahari 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


Panel solar adalah alternatif solusi untuk mendapatkan energi. 
Konstruksi panel solar masih cukup mahal, tetapi perolehan energi tidak ada biaya. 


Panel solar ini direkomendasikan untuk daerah (pulau kecil) yang kekurangan air untuk 
menggerakkan turbin atau dimana biaya transportasi penyedian bahan bakar serlalu 
mahal. 


Jagalah agar panel solar selalu dalam keadaan bersih. 





4 


b LISTRIK 





Baik dan Buruk |Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


Mini Hidro 


Jeruji-jeruji besi ini 
sangat cocok untuk 
turbin 





Hanya jeruji kecil saja yang cocok untuk turbin 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Jeruji ini sangat rapat sehingga cocok untuk mencegah sampah yang kemungkinan 
melewati dan merusak mesin turbin. 


e Jeruji ini tersusun rata agar terlihat rapi dan dapat dipindah dengan mudah. 
e Tidak ada sampah yang mengalir di dalam saluran, yang mengarah ke turbin. 


e Jeruji penyaring ini harus bersih » periksalah secara rutin 





4 


LISTRIK & 





Mini Hidro 


Kawat-kawat listrik 
terlindung dengan baik 


Pelindung untuk 
transmisi 





Transmisi putaran (sabuk) turbin perlu diberi pelindung untuk alasan keselamatan 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Bagian-bagian yang berputar, misalnya sabuk karet dan roda, penggerak, dilindungi 
untuk mencegah kecelakaan dan luka. 


e Kawat dan peralatan listrik diatas generator juga ditutup. 


Catatan: 


Pesan keselamatan dan tanda peringatan harus juga dipasang. 








4 


b LISTRIK 


Baik dan Buruk |Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


Mini Hidro 


Tombol pengontrol 
tertata rapi di kotak 
listrik 


Kabel-kabel dilekatkan 
dengan rapi pada 
dinding 





Kotak listrik mempunyai perlengkapan dan instalasi yang baik. 
Kabel-kabel terpasang rapi. 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Semua kawat dan kabel tertata rapi dan ditempelkan ke dinding. 


e Kotak listrik dan panel pengontrol tersusun rapi sehingga memudahkan dan 
mengamankan sistem pengoperasian. 


e Bahaya keselamatan dapat diminimalkan. 





4 


LISTRIK & 





Sistem Distribusi 


Tiang listrik yang 
kuat 





Jaringan pendistribusian yang bagus dengan tiang dan sambungan kabel yang cukup baik 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Tiang dibuat dari besi dan hanya memerlukan sedikit pemeliharaan. 


e Klem sambungan sudah benar dan dapat dipastikan mampu mendistribusikan aliran 
listrik. 





4 


b LISTRIK 





Baik dan Buruk |Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


Sistem Distribusi 





Lampu penerangan jalan harus dilindungi dari hujan 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Semua lampu luar harus dilindungi dari hujan. 


e Gunakan bola lampu yang hemat energy -lebih mahal namun bisa bertahan lama dan 
hanya membutuhkan listrik sedikit > lebih banyak lampu 





Listrik dan air JANGAN dicampur 





4 


LISTRIK & 





Sistem Distribusi 





Jagalah keselamatan anak-anak terhadap peralatan listrik 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Kabel-kabel atau perlengkapan yang rusak beresiko terhadap kesehatan. 


Jangan biarkan anak-anak bermain dengan peralatan listrik 











Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


Penting dilakukan untuk MONITORING 





Listrik 


ORGANISASI 
e Periksa catatan pembayaran 
e Periksa buku catatan keuangan dan buku simpan bank. 


e Periksa ketersediaan suku cadang dan sesuaikan dengan perkiraan jumlah kebutuhan 


GENERATOR 
e Periksa mesin diesel untuk pemeliharaan dan berkaian sesuai kebutuhan. 


e Periksa peredam suara dan pipa pembuangan udara (kearah luar) apakah sudah 
berfungsi dengan baik. 


e Periksa panel-panel solar 


MINI HIDRO 

e Periksa pintu pengmbilan air dan penyaringnya. 

e Periksa pipa tekanan ke atas terhadap kebocoran, retak atau kerusakan. 

e Periksa sampah atau kotoran di turbin, termasuk bagian dalam rumahnya. 


e Periksa gandar dan perletakkannya. 


SISTEM DISTRIBUSI 
e Periksa jalur distribusi listrik, apakah : 
o tiang-tiang berada pada kondisi yang baik dan tidak melengkung. 
o Kabel, kawat dan insulator tidak ada yang kendor atau menggantung ke bawah. 
e Periksa elemen lampu jalan semua berfungsi dengan baik. 
e Periksa sambungan rumah terhadap jalur utama. 


e Periksa beban daya listrik pada tiap rumah tangga. 





Kegiatan Penting untuk O & P yang BAIK 


Listrik 


ORGANISASI & MANAJEMEN 


Periksa pembayaran yang menunggak atau sudah terlambat. 


Berilah pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya membayar iuran tepat 
waktu. 


Simpan beberapa suku cadang peralatan kelistrikan. 


GENSET (GENERATOR & MESIN DIESEL & PANEL SOLAR) 


Rawat mesin secara rutin, khususnya oli, minyak pelumas dan saringan. 
Perbaiki mesin, termasuk peredam suaranya. 

Gantilah perletakkan pada mesin dan generator. 

Sesuaikan posisi shaft. 

Ganti sikat-sikat pada generator. 


Jagalah agar panel solar selalu bersih dari debu dan periksa kestabilannya setelah 
hujan lebat. 


SISTEM MINI HYDRO 


Bersihkan penyaring dan penjebak pasir pada saluran air masuk. 
Berilah pelumas dan perbaiki pintu-pintu air pada jalur air masuk. 


Perbaiki kebocoran-kebocoran pada pipa pelepastekan, menggunakan klam perbaikan 
bertekan tinggi. 


Perbaiki dan ganti turbin jika rusak. 
Sesuaikan posisi shaft-shaft turbin yang digerakkan oleh generator. 


Ganti perletakkan-perletakkannya. 








Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


Kegiatan Penting untuk O & P yang BAIK 





Listrik 


SISTEM DISTRIBUSI/PELAYANAN 


Perkuat pondasi atau dasaran tiang listrik. 


Luruskan tiang listrik, jika perlu, dengan menggunakan kawat-kawat khusus yang 
didesain untuk membuat tiang lebih stabil (guy-wire), misalnya digunakan pada antena 
pemancar, dil 


Perbaiki tiang listrik yang bengkok atau rusak. 

Perbaiki dan ganti kabel-kabel dan insulator. 

Gantilah bola-bola lampu jalan (atau penutupnya) dan material pendukungnya. 
Perbaiki kabel atau kawat-kawat sambungan ke rumah-rumah. 

Perbaiki atau ganti tombol pengatur on/off listrik jika rusak. 


Berilah pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keberadaan 
listrik. 


Baik dan Buruk 
Operasional & Pemeliharaan (O&P) 


INFRASTRUKTUR 





abii blh - ae 4, 


P 





X 





Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


> PASAR 


Bangunan 





Struktur kayu ini perlu di cat baru 


Mengapa ini menjadi masalah? 


e Struktur apapun, khususnya jika berhadapan dengan cuaca, harus di cat ulang secara 
berkala, juga agar tampilannya selalu menarik. 


e Lapisan cat pelindung akan melindungi kayu dari kelembaban, binatang pemakan 
kayu dan kelapukan. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Kupas cat yang sudah lama. 


e Periksalah sambungan antar kolom dan kuda-kuda > perbaiki jika ada yang rusak dan 
gantilah jika ada yang hilang. 


e Setelah pemeriksaan, baru boleh di cat dengan cat yang baru. 





X 





PASAR & 


Bangunan 


Baut yang sudah 
berkarat 


Sabuk besi yang 
sudah bergeser 





Periksalah jika ada masalah pada seluruh elemen penahan beban atap 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


e Pergeseran pada elemen penahan beban berakibat serius pada kestabilan struktur 
bangunan. 


e Ada banyak penyebab pergeseran, misalnya gempa, penurunan fondasi, kesalahan 
konstruksi atau badai yang besar. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


Perbaiki sambungan-sambungan yang bergeser. 


Periksalah keseluruhan struktur atap, khususnya setelah gempa dan badai. 


Catatan: 


Beberapa bagian mungkin harus diganti. 





A 





Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


> PASAR 


Selokan 





Selokan yang 
tersumbat 


Sampah di 
selokan 





Selokan BUKAN tempat pembuangan sampah 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


e Selokan yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. 
e Sampah akan menyebar ke daerah yang lebih luas. 


e Selokan yang tersumbat kemungkinan menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Pindahkan sampah dari selokan dan buanglah ditempat yang semestinya. 
e Pindahkan semua yang menghalangi kelancaran selokan sebelum hari pasar. 
e Pertimbangkan penutup selokan dengan jaring kawat. 


e Jagalah agar selokan selalu bersih — berilah pengertian kepada masyarakat untuk 
membuang sampah pada tempatnya. 


e Berilah sanksi jika ada orang yang membuang sampah di selokan. 





X 





PASAR & 


Sampah 


Ini bukan tempat 
untuk membuang 
sampah 





Tempat pembuangan sampah yang asal-asalan dibelakang pasar adalah SALAH 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


Tempat pembuangan sampah secara asal yang terletak di belakan pasar akan 
mengundang lalat dan tikus -» RESIKO KESEHATAN 


Sampah yang membusuk menyebabkan bau yang tidak enak di pasar. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik? 


Pindahkan sampah dari tempat yang tidak seharusnya — hal ini bisa berarti membuat 
tempat pembuangan sampah yang baru dekat pasardimana sampah dapat tertampung 
atau pengaturan pengumpulan sampah oleh dinas kebersihan. 


Berilah pengertian kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya 
dan mereka juga harus bertanggung jawab terhadap kebersihan di lingkungan sekitar 
pasar. 








4 


b PASAR 


Baik dan Buruk |Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


Bangunan 


Atap dan keseluruhan 
struktur dalam 
kondisi yang baik 





Pasar ini terlihat bagus dan bersih karena selalu dilakukan pemeliharaan 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Bangunan ini terpelihara dengan baik. 
e Kolom dan balok dicat dengan rapih. 
e Struktur bangunan termasuk rangka atap terlihat tidak ada kerusakan. 


e Lantai bangunan terlihat cukup bersih. 








4 


PASAR & 


Bangunan 


P P a ag - i i d si : 
x a Lembaran atap 
' | terlihat bagus 


Semua sambungan 
berada pada kondisi 
yang baik 





Struktur atap yang dibangun dan dipelihara dengan baik. 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Keseluruhan sambungan dari rangka atap berapa pada tempat yang semestinya. 
e Bagian struktur yang terbuat dari kayu di cat dengan rapi. 


e Atap nya cukup rapat untuk menahan air (hujan) dan tidak bocor. 





4 


b PASAR 





Baik dan Buruk |Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


Selokan 


Seharusnya TIDAK 
ada sampah di 


x : Arah aliran air 
PRAA 


MT r oa T 


Taruh 
keranjang 


Biarkan selokan | S ud sampah di sini aa. Na 
tetap tertutup i d An NG 


zA Mus EL" 
- Aga 


Arah aliran air | 


MIO UNAS tika & 
Pa laa EN aa 


PM 


a MOP 
Y mg . $ Fh a 
a a 
s F 
S i 4 j Li 


4 ta 





Selokan yang tertutup dengan papan kayu akan lebih aman. Sampah seharusnya diambil dan 
tidak dibiarkan didalam selokan. 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Ketika kios-kios dibersihkan, air dapat mudah menuju ke selokan (meskipun selokan 
ditutup oleh papan kayu). 


e Jika selokan tersebut dibuka, akan berbahaya bagi yang melewatinya karena dapat 
terluka dan tentu saja akan mengundang orang untuk tetap membuang sampah di 
selokan. 


e Celah-celah diantara kayu penutup selokan menjadi penutupan lebih baik, TETAPI 
masih mengundang pembuangan sampah yang tidak semestinya. 


e Selokan yang terbuka dapat dengan mudah tersumbat, TETAPI lebih mudah dibersihkan. 


e Buatlah tempat pembuangan sampah di dekat kios-kios untuk digunakan para 
pedagang dan pembeli membuang sampah. 





4 


PASAR & 





Sampah 





Tempat yang paling cocok untuk membuang sampah 


Mengapa ini menjadi contoh baik ? 


Tempat pembuangan sampah yang dibangun di tempat yang tepat memberikan 
kesempatan kepada pedagang dan pembeli membuang sampah di tempat itu. 


Berilah pengertian kepada masyarakt bagaimana dan dimana mereka harus membuang 
tempat sampah. 


Juga berilah penjelasan mengenai dampak lingkungan yang bisa timbul jika sampah 
tidak terkontrol. 


Area pasar dan lingkungan alam BUKAN tempat untuk membuang sampah. 








Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


Kegiatan Penting untuk O & P yang BAIK 





Pasar 


STRUKTUR/BANGUNAN 


Bersihkan secara rutin, terutama setelah pasar selesai, dan lakukan pembersihan 
keseluruhan pasar secara berkala. 


Cuci lantai pasar secara rutin, khususnya di daerah yang sering basah. 
Perbaiki kolom dan pijakannya, khususnya jika retak. 

Perbaiki retak-retak di lantai. 

Perbaiki struktur atap. 

Perbaiki genteng atap yang pecah atau hilang. 


Bersihkan selokan dan saluran pembuangan, perbaiki jika rusak. 


SANITASI 


Bersihkan saluran air secara rutin — lebih baik ada penutup yang bisa dibuka untuk 
memudahkan pembersihan. 


Bersihkan saluran air sampai dengan pembuangan akhirnya. 
Bersihkan MCK atau toilet secara rutin. 

Gantilah keramik yang rusak atau hilang (jika ada). 

Perbaiki penyediaan air bersih, khususnya kran-kran air. 
Bersihkan material yang berpotensi menyumbat aliran. 
Rawat septiktank (karena bagian dari SANITASI juga). 
Kosongkan tempat sampah setelah pasar selesai. 

Sampah dari sayur-sayuran bisa dijadikan kompos. 


Buang sampah lainnya juga dan aturlah untuk jadwal pengambilan dan 
pembuangannya. 





Penting Dilakukan untuk MONITORING 


Pasar 


STRUKTUR/BANGUNAN 
e Kebersihan umum -tidak ada sampah yang berserakan 
e Periksa struktur terhadap kerusakan di : 
o fondasiatau dudukan kolom 
o lantai 
o kolom 
o balok 
o kuda-kuda atap 
e Periksa kondisi sanitasi : 
o Pastikan air bersih tersedia di hidran umum. 
o Pastikan air buangan tersalurkan dengan baik. 
o Pastikan toilet dan MCK terbuka dan bersih dan air bersih selalu tersedia. 


o Periksa ketingian isi septiktank, termasuk limpahan dan pembuangan kotorannya. 


SALURAN 


e Periksa kondisi dan fungsi saluran —tidak tersumbat. 


SAMPAH 


e Periksa tempat sampah disesuaikan dengan kemampuan menampung sampah paling 
tidak selama 1 hari untuk kemudian dibersihkan setelah pasar selesai. 


e Periksa daerah pembuangan sampah yang sudah ditentukan. 








Baik dan Buruk 
Operasional & Pemeliharaan (O&P) 


INFRASTRUKTUR 











X 





Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


> BANGUNAN 


Bangunan 







Plesteranyang f- 
sudah rusak E ai | 


AN i 7 b” s 
r 





g agii A 


aie a 
3 LI p A 
Ma Pa 






MN 





Atap yang 
rusak 
Air dapat dengan mudah masuk melalui atap dan dinding plester yang rusak 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


e Rangka atap kayu akan mudah lapuk ketika terkena air. 
e Angin kemungkinan akan menggeserkan lebih banyak genteng. 
e Plesteran berfungsi melindungi dinding dari masuknya air. 


e Plester yang rusak pada bangunan sangat tidak enak dipandang. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Jagalah agar air tidak masuk melalui atap, dengan pemeriksaan rutin. 
e Periksa rangka kayu dan struktur atap dan gantilah jika ada bagian yang rusak atau lapuk. 
e Bersihkan dinding dan berikan plesteran baru pada bagian dinding yang rusak. 


e Cat dinding secara berkala supaya terlihat lebih rapid dan bersih. 





X 





BANGUNAN 4 


Bangunan 


Gunakan lebih 
banyak 'klep' untuk 
menempelkan kabel 

de dinding 


Genteng yang rusak 





Atap ini tidak akan rapat terhdap air 


Mengapa menjadi masalah ? 


Genteng yang rusak akan menyebabkan air dengan mudah masuk kedalam bangunan 
dan merusak rangka atap kayu serta dinding. 


Kabel listrik yang kendur harus dilekatkan kuat pada dinding. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


Periksalah secara berkala — sebelum musim hujan — bahwa atap sudah rapat terhadap 
air. 


Ganti genteng yang rusak dan hilang. 


Gunakan 'klep' untuk menempelkan kabel ke dinding. 





X 





Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


> BANGUNAN 


Bangunan 


Plafon yang melengkung 
terlihat akan jatuh 





Noda-noda ini akibat dari 
air yang merembes 





Rembesan air melalui atap dapat merusak plafon 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


e Ada kebocoran pada atap. 

e Berpotensi untuk merusak materi lain, misalnya perabot di dalam ruangan. 
e Air akan melemahkan panel plafond sehingga papan plafon bisa jatuh. 

e Papan plafon yang jatuh dapat melukai orang di bawahnya. 


e Noda-noda pada plafon akan membekas dan tidak sedap dipandang. 
Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Periksa secara rutin — sebelum musim hujan — bahwa atap sudah cukup rapat air. 
e Periksalah plafon gantung dan gantilah jika rusak. 


e Perindah plafon dengan cat baru. 





A 





BANGUNAN 4 


Bangunan 


Retak menandakan 
ada masalah dengan 
struktur 





Retak pada dinding menunjukkan adanya maslaah pada struktur bangunan 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


Retak-retak pada dinding bisa jadi sebabkan oleh : 
o Penurunan fondasi yang tidak bersamaan 
o Gempa bumi, atau 


o Pemuaian atau penyusutan akibat panas. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


Selidikilah penyebab terjadinya keretakan pada dinding dan periksalah jika (1) retak 
semakin melebar, dan (2) retak terlihat semakin banyak. 


Jika keretakan semakin parah, mintalah saran dari ahli struktur 


Jika hanya retak seperti pada gambar, bersihkan dan isilah dengan semen mortar dan 
plesteran. 


Cat dinding itu kembali. 





A 





Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


> BANGUNAN 


Bangunan 


Cat pada bingkai 
jendela sudah 
terkelupas 


| 
| 
I 
| 
d 
3 


k ira " 
en had 
Lt Sa 


Kaca yang pecah 


in” 


-PI p- 


Rangka jendela 
| lapuk dan rusak 


Percikan hujan pada rangka jendela dapat mengakibatkan jendela menjadi rusak 





Jendela yang diberi papan membuat ruangan kelas menjadi gelap 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


e Jendela tidak bisa dibuka kembali jika rangkanya rusak. 
e Kaca yang pecah dapat menyebabkan luka, khususnya bagi anak-anak di sekolah. 
e Papan tripleks tidak bisa digunakan untuk menutup jendela — ruangan akan menjadi gelap. 


e Cat yang terkelupas tidak terlihat menarik dan akan menyebabkan kayu lapuk. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik? 


e Ganti atau perbaiki rangka jendela — akan lebih baik diperiksa jika ada kerusakan 
lainnya sebelum kerusakannya lebih parah. 


e Gantilah kaca yang pecah sesegera mungkin. 


e Cat seluruh bagian kayu setelah diperbaiki. 





X 





BANGUNAN 4 


Bangunan 





Bersihkan dan cat 
meja dan bangku 
Mebel di dalam kelas sebaiknya dibuat lebih menarik 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


Untuk alasan higienis, meja dan kursi di dalam kelas harus dibersihkan. 


Ruang kelas dan perabotnya sebaiknya dibuat menarik bagi murid-murid. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


Cucilah perabot ruang kelas secara rutin, misalnya, sebulan sekali. 
Cat meja-meja dengan warna-warna yang menarik. 


Cat juga dinding ruangan kelas jika terlihat kotor. 





A 





Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


> BANGUNAN 


Halaman 






Cat bangunan 
dengan warna yang 
berbeda 








Plester dan cat 
dindingnya 











Cat fasilitas bermain 


pa i dengan warna-warna 


Tanam kembali 
n yang menarik rumput-rumput ini 


Bangunan dan tempat bermain yang kurang menarik bagi anak-anak 





Mengapa ini menjadi masalah ? 


e Ini sebenarnya bukan lingkungan yang cocok untuk anak-anak kecil. 


e Tempat bermain dan bangunan memberikan tampilan yang kurang bagus. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


e Anak-anak suka warna-warna terang, oleh sebab itu sebaiknya alat permainan mereka 
dicat dengan warna-warna terang. 


e Plester (dan cat) dinding bata itu. 


e Catlah bangunan itu dan perindah bagian depannya dengan pot-pot bunga dan 
rumput-rumput. 


e Tanamlah kembali rumput yang hilang, dan potonglah secara rutin. 


e Tanamlah beberapa pohon — anak-anak suka melihat bayangan. 





X 





BANGUNAN 4 


Halaman 


Perbaiki atap 


Buat area bermain 
dan tanami rumput 


G 





Buatlah agar halaman terlihat menarik 


Mengapa ini menjadi masalah ? 


Halaman yang menarik membuat pekerjaan dan kehidupan menjadi lebih bermakna. 


Banyaknya lumpur akan terbawa ke dalam rumah melalui tangga dan lorong rumah. 


Bagaimana bisa menjadi lebih baik ? 


Tanami halaman dengan rumput di depan bangunan. 
Tanam bunga dan aneka tanaman lain agar halaman terlihat lebih menarik. 


Permukaan yang keras, atau mungkin hanya jalan sirtu, mengurangi lumpur di tanah 
dan bangunan. 


Ketika mempercantik halaman, jangan lupa untuk membetulkan atap bangunan dan 
berilah cat pada bangunan supaya tampilan keseluruhan menjadi lebih indah. 








Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


> BANGUNAN 


Bangunan 





Cat baru beraneka warna akan membuat bangunan terlihat seperti baru 


Mengapa in merupakan contoh baik ? 


e Pengecatan pada seluruh bagian kayu akan melindungi material dan membuat 
bangunan menjadi lebih menarik. 








BANGUNAN & 


Bangunan 





Ada banyak cara untuk mendesain tampak luar bangunan 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


Bangunan yang diperlihatkan pada gambar di atas mempunyai model dan warna yang 
unik. 


Desain dan cat bangunan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna 
bangunan. 


Bangunan yang menarik akan lebih menarik untuk pengguna dan pengunjung. 





X 





Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


> BANGUNAN 
Bangunan 


g ren 
: K 
— 

MN 


Kursi beraneka warna 


at 





Sebuah ruangan dengan lantai keramik akan selalu tampak rapi 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Keramik sangat mudah dibersihkan. 


Permukaan keras pada keramik tahan terhadap lumpur dan bahan kimia dan tidak 


mudah rusak. 


Catatan: Keramik licin ketika basah — hati-hati untuk anak-anak. 





BANGUNAN 4 


Bangunan 


Dinding dan 
lantai keramik 
Dinding bersih 
— baru dicat 


a mns a 
—— 
Sprei yang bersih 





Bagian dalam Polindes yang bersih dan rapi 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


Syarat higienis sangt perlu untuk sebuah klinik. 
Keramik lantai dan dinding membuat lebih mudah dibersihkan. 
Perabot dan tempat tidur cukup menarik dan nyaman untuk pasien. 


Jendela-jendela besar membuat ruangan tampak terang. 





A 





4 


> BANGUNAN 





Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


Bangunan 


Jendela besar 
membuat ruangan 
terang 





Hiasan dinding 
yang menarik 


Meja dan kursi 
yang cantik 


Anak-anak pasti suka dengan ruang kelas seperti ini 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Tampilan ruang kelas terlihat bersih dan terang. 
e Meja-meja dan kursi-kursi sangat bersih dan dicat dengan aneka warna. 
e Lantai dan dinding juga bersih dan rapi. 


e Dinding dihiasi dengan gambar-gambar hasil karya murid-murid. 








BANGUNAN 4 
Halaman 


PI 


T.i 


Bunga dapat 
diletakkan disini untuk 


mempercantik halaman 





Permukaan yang keras untuk areal parkir 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Untuk kantor dan bangunan umum lainnya dimana aka nada banyak kendaraan, 
permukaan yang keras untuk area parkir sangat berguna. 


e Permukaan yang keras ini lebih mudah dijaga kebersihannya. 


e Beberapa pot bunga akan menambah area ini lebih menarik. 





4 


> BANGUNAN 





Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


Halaman 


Rumput di halaman 


= 


5 : B A a 


an 


” 


ui EL 


s | =- s N pa pi ng 
Bunga-bunga — a 
dimana-mana | rr Eoo e 


Lantai dan dinding 
sangat bersih 


Bunga-bunga membuat bangunan tampak lebih menarik 





Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Tanaman didalam pot adalah alternative lain untuk menanam tanaman. 


e Rumput adalah bagian terpenting dari sebuah halaman dan membantu meningkatkan 
keseluruhan penampilan bangunan. 








4 


BANGUNAN & 


Halaman 


Dinding pagar 
yang menarik 





Pagar biasa atau pagar dinding akan mencegah binatang masuk dan terlihat 


fasilitas umum ini lebih menarik 


Mengapa ini merupakan contoh baik ? 


e Desain pagar dinding ini sangat unik dan menarik. 


e Warna yang digunakan cukup terang dan bersifat umum - membuat pengunjung 
merasa seperti disambut. 





Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


Penting Dilakukan untuk MONITORING 





Bangunan 


BANGUNAN 
e Periksa kebersihan keseluruhan, bagian dalam dan luar. 


e Periksa fondasi/perletakkan terhadap retak-retak atau penurunan yang tidak 
bersamaan. 


e Periksa dinding, terhadap : 

o retak-retak 

o kerusakan struktur 

o kondisi plesteran 

o kondisi cat 
e Periksa atap, terhadap: 

o Masalah struktur, misalnya kuda-kuda atap 

o Keadaan/kelengkapan genteng atau penutup lainnya. 

o Kerapatan terhadap air, misalnya tidak ada kebocoran 
e Periksa kondisi lisplank dan pipa yang mengalirkan air kebawah. 
e Periksa bagian dalam bangunan : 

o Lantai dan keramik 

o Dinding, plesteran dan cat 

o Penyediaan air bersih 


e Kebersihan toilet dan berfungsinya semua instalasi didalamnya. 


HALAMAN 
e Periksa kondisi septiktank : ketinggian kotoran, limpahan dan saluran 
pembuangannya. 


e Periksa saluran pembuangan sekitar bangunan dan halaman. 
e Periksa keadaan jalanan kendaraan dan daerah parker (jika ada). 


e Pastikan ada tanaman supaya terlihat menarik, misalnya pot bunga, pohon, rumput- 
rumput, dll. 








Kegiatan Penting untuk O & P yang BAIK 


Bangunan 


BANGUNAN 


Bersihkan secara rutin, dan bersihkan keseluruhan bangunan secara berkala. 
Perbaiki dasaran, khususnya jika retak. 


Perbaiki retak-retak pada dinding dan berikan pleseteran di bagian dalam dan luar 
dinding. 


Cat ulang dinding dan rangka pintu-jendela. 

Bersihkan jendela secara rutin. 

Ganti kaca jendela yang pecah. 

Perbaiki rangka atap. 

Perbaiki genteng yang pecah atau hilang. 

Bersihkan selokan disekitar bangunan dan perbaiki bagian yang rusak. 
Bersihkan lantai bangunan secara rutin. 

Ganti keramik lantai yang pecah atau hilang. 

Perbaiki penyediaan air bersih, khusunya kran-krannya. 


Bersihkan toilet and material yang menyumbat. 





Baik dan Buruk | Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur 


Kegiatan Penting untuk O & P yang BAIK 





Bangunan 


HALAMAN BANGUNAN 

e Rawat dan perbaiki septiktank (lebih detail lihat di bab SANITASI). 

e Bersihkan dan perbaiki saluran-saluran air disekitar bangunan. 

e Perbaiki jalur kendaraan dan daerah parking di sekitar bangunan (jika ada). 
e Sirami tanaman dan bunga-bunga di halaman. 

e Gantilah tanamannya, jika perlu. 

e Potonglah rumput dan buang sampahnya di tempat yang semestinya. 

e Rapikan tanaman semak-semak dan pohon yang terlalu rimbun. 


e Berilah pupuk kompos secara berkala. 





PNPM SUPPORT FACILITY (PSF) 

Jalan Diponegoro No. 72 

Menteng Jakarta Pusat 10310 Indonesia 
Tel: (6221) 3148-175 

Fax: (6221) 3190-3090 





